TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 14 

TERBIT PADA HARI SENIN 

28 OKTOBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 



emuKu 

anggaan Anak Negeri 


2 * 


MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



EnglishClub 
Kian Cerdaskan Anak 



SAUMLAKI - Kelompok Bin 
Belajar (Bimbel) Katong Tanimbar 
Club yang beralamat di Jalan Ir. 
no, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) 
mempunyai misi yang mulia bagi generasi 
penerus negeri di daerah tersebut. 

Menurut pemilik kelompok bimbel, 
Nikson Abraham Lambiombir bahwa 
kelompok belajar yang terdaftar secara 
resmi melalui Lembaga Pendidikan 
Ketrampilan (LPK) Pemuda Pelataran 
pada 16 Agustus 2017 lalu itu hadir den¬ 
gan moto yang mulia untuk member¬ 
dayakan para penerus bangsa di daerah 
dengan julukan Bumi Duan Lolat, yai¬ 
tu ‘Semakin Banyak Belajar, Semakin 
Banyak Tahu. Merendahkan Diri Masih 
Lebih Baik daripada Meninggikan Diri’. 

“Anak-anak itu punya tempat belajar, 
anak-anak yang tidak kita kenalpun 
dia punya tempat belajar, dia tidak 
perlu mendaftar pada Januari dan... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Tim Mabes AD di TMMD 

BACA DI HAL.02 


JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan se¬ 
cara resmi para menteri yang akan membantunya dalam 
pemerintahan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin lima 
tahun ke depan. Pengumuman disampaikan Presiden Joko- 
wi di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). 

“Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia 
Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke 
depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya 
manusia, pada penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan 
usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah,” kata Presiden. 

Jokowi menyampaikan tujuh pesan kepada para ment¬ 
erinya yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju. 
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat mem¬ 


perkenalkan seluruh anggota kabinet. 

Pertama, secara tegas Kepala Negara meminta para ment¬ 
erinya untuk tidak korupsi. “Pertama, jangan korupsi! Men- 
ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.” 

Kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada hanya visi 
misi Presiden dan Wakil Presiden,” imbuh Presiden. 

Ketiga, Presiden Jokowi meminta para menterinya un¬ 
tuk kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. 

Keempat, Presiden tidak ingin menterinya terjebak 
pada rutinitas yang monoton. Kelima, Presiden in¬ 
gin para menterinya bekerja dengan berorientasi pada 
hasil nyata. “Kemarin dalam pelantikan sudah saya... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Tak Gantikkan Tradisi, Tenun Amdassa Beri Keuntungan Ekonomi 



AMDASSA - Tenun Ikat Khas 
hasil Kelompok Batlolonar di Desa 
Amdasa, Kecamatan Wertam- 
rian dengan menggunakan Alat 
Tenun Bukan Mesin 
(ATBM) yang mer¬ 
upakan hasil pem¬ 
berdayaan penenun 
melalui Program 
Pemberdayaan Mas¬ 
yarakat (PPM) dari 
Perusahaan Minyak 
dan Gas Bumi (Mi¬ 
gas) asal Jepang, In- 
pex Masela Ltd telah 
memberikan keun¬ 
tungan ekonomi bagi 
masyarakat setempat. 

Salah satu anggota 
dari kelompok tenun 
itu, Helena Aryesam mengatakan 
bahwa tenun hasil ATBM hanya ber¬ 


tujuan sebagai sarana untuk mem¬ 
promosikan tenun ikat asli dari Bumi 
Duan Lolat dengan beberapa keung¬ 
gulan, yaitu lebih tipis, ukurannya 


lebih panjang dan bisa menghasilkan 
beberapa lembar dalam sekali kerja 


tanpa menggantikan nilai adat dan tra¬ 
disi dari tenun hasil godokan yang sudah 
dilestarikan sejak dahulu kala. 

“Tenun ikat ATBM ini untuk produksi 
ke luar dan tenun hasil godokan tetap 
nilainya dipakai untuk ritual adat, tetap 
jalan dan punya nilai sendiri. Tenun 
ATBM Ini untuk produksi supaya ibu- 
ibu ada pemasukan, karena perminta¬ 
an pasar itu beda-beda, banyak orang 
di luar yang menyukai kualitas tenun 
ATBM,” papar di bersama Berlinda 
Angwarmase pada Sabtu (26/10)... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Sekapur Sirih dari Rambo 

Saat ini masyarakat Tanimbar 
turut menuntut adanya perwakilan 
orang Maluku di Kabinet Baru yang 
diberinama Kabunet Indonesia 
Maju. Padahal pada kenyataannya... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Pembobolan BNI Ambon Pemimpin ISIS Tewas 

BACA DI HAL.04 BACA DI HAL.08 


Jokowi Akan ke Ambon 

BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














































02 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


TimWasevMabesAD Kunjungi LokasiTMMD Kodim Saumlaki 


LERMATAN - Tim Wasev Mabe- 



gan pengerjaan, untuk Desa Bo- 


sar yang terdiri dari Kolonel Inf 
Heri Kuswanto dan Letkol Inf Rah¬ 
man kunjungi kegiatan Tentara Na¬ 
sional Indonesia (TNI) Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) yang 
ke-106 Tahun 2019 di Desa Ler- 
matan, Kecamatan Tanimbar Se¬ 
latan (Tansel) pada Kamis (24/10). 

Dalam sambutannya Ketua Tim 
Wasev Mabesad, Kolonel Inf Heri 
Kuswanto mengucapkan terima 
kasih kepada Pemerintah Kabu¬ 
paten (Pemkab) Tanimbar yang 
telah bekerjasama dengan TNI un¬ 
tuk melaksanakan kegiatan yang 
bertujuan untuk membantu mas¬ 
yarakat dengan membangun be¬ 
berapa kegiatan fisik maupun non 
fisik di wilayah Komando Distrik 
Militer (Kodim) 1507/Saumlaki. 

“Kegiatan seperti ini sangat mem¬ 
bantu masyarakat yang kurang 
mampu untuk meningkatkan taraf 
ekonomi masyarakat dan kema¬ 
nunggalan TNI bersama rakyat. 
Terima kasih telah menyambut 
kami dengan baik mulai tiba di 
Saumlaki lanjut ke desa Bomaki 
dan saat ini kami berada di Desa 
Lermatang,” ucap dia. 

Kemudian Dandim 1507/Saum¬ 
laki, Letkol Inf Rahmad Saerodin 
S.I.P menambahkan selain kegiatan 
Fisik, pihaknya juga melakukan ke¬ 
giatan non fisik seperti sosialisasi 
tentang bahaya narkoba, minuman 
keras, lingkungan hidup, pemba¬ 
gian sembako bagi masyarakat yang 
kurang mampu serta pemutaran 
film perjuangan dan filim nasional 
yang berguna untuk menumbuh¬ 
kan rasa nasionalisme cinta akan 
tanah air dan sosialisasi bela negara. 


“Kegiatan TMMD ini di lak¬ 
sanakan atas kerjasama TNI da¬ 
lam hal ini Kodim 1507/ Saumlaki 
dengan Pemkab Tanimbar untuk 
membantu Pemkab membangun 
beberapa rumah layak huni dan 
jamban termasuk drainase di dua 
desa, yaitu Desa Bomaki dan Desa 
Lermatang,” tambahnya. 

Sementara itu, Asisten II Sek¬ 
retariat Daerah (Setda), dr.Edwin 
Tomasoa pun mengutarakan hal 
yang sama bahwa kegiatan TMMD 
mempunyai manfaat yang sangat 
besar dirasakan oleh masyarakat 
karena secara langsung menyentuh 


dengan rakyat, seperti sebelumnya 
masyarakat belum mampu untuk 
membangun rumah dan jamban 
tetapi dengan adanya kegiatan ini 
masyarakat dapat bekerjasama 
dengan TNI/Polri untuk melaku¬ 
kan pekerjaan-pekerjaan itu. 

“Pemkab Tanimbar sangat berter¬ 
ima kasih kepada TNI yang telah 
bekerja sama untuk membantu 
masyarakat membangun peruma¬ 
han layak huni dan jamban teru¬ 
tama bagi masyarakat Bomaki dan 
Lermatan,” tutur dia. 

Pekerjaan fisik di kedua desa akan 
diakhiri pada Kamis (31/10) den- 


maki dikerjakan sebanyak 6 Unit 
rumah dengan ukuran panjang 
7 meter (m) dan lebar 5m kepa¬ 
da keluarga Salvatorus Batbual, 
Kasianus Fenanlampir, Agapitus 
Lamere, Alexsius Kelyaum, Yo- 
hanis Blia dan Maria Olinger. 

Pembuatan Jamban sebanyak 17 
unit dengan ukuran panjang 2m 
dan lebar l,5m kepada keluarga 
Wensislaus Fenanlampir, Mesianus 
Lamere, Yacob Laiyan, Firgibertus 
Gurumada, Simon Laiyan, Gabriel 
Saklaresy, Petrus Laiyan, Melanus 
Timpelabuan, Yohanis Watumla- 
war, Fransiskus Olinger, Fransiskus 
Lamere, Karel Saklaresy, Matheos 
Takandare, Markus Fasak, Kosmas 
Tubultenan, Fransiskus Saikmat 
dan Aselmus Ingnuan. Sedangkan 
pembuatan saluran drainase den¬ 
gan ukuran panjang 200m, lebar 
40cm dan tingga 50cm. 

Sementara untuk Desa Lermatan 
dibangun 8 unit rumah dengan 
ukuran panjang 7m dan lebar 5m 
di keluarga Yakob Takndarlele, 
Yusten Batlolone, Apolos Kilan- 
mase, Yusumina Emray, Efraim 
Batmetan, Nikolaus Maskikit, Naf- 
tali Kulalean dan Niko Maskikit. 

Pembuatan jambat sebanyak 10 
unit dengan ukuran panjang 2m 
dan lebar l,5m kepada keluarga 
Martin Takndarlele, Swingli Le- 
liak, Adolof Batlayar, Wilhemus 
Songutman, Lambert Maskikit, 
Simon Maskikit, Niko Laratmase, 
Sarah Batlolone, Petrus Lelemase 
dan Alowisius Watumlawar. Se¬ 
dangkan pembuatan saluran 
drainase dengan panjang 300m, 
lebar 40cm dan tinggi 50cm. (L02) 


2 Kapolsek Hadiri Ibadah Minggu 



Polres MTB Gelar Berbagi Seribu Sehari 


SAUMLAKI - Dihadapkan dengan 
berbagai tugas yang penuh tantan¬ 
gan, sudah sepatutnya sebagai seo¬ 
rang Anggota Polri untuk selalu ber¬ 
syukur kepada Tuhan yang Maha Esa 
atas bimbingan dan penyertaannya 
dalam pelaksanan tugas sehari - hari. 

Hal ini juga dilakukan Kapolsek 
Tanimbar Selatan (Tansel) Iptu R. 
Apalubana,S.Sos.,S.H. dan Kapolsek 
Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, 
Iptu E.Weridity dengan menghadiri 
ibadah Minggu di masing-masing 
wilayah yang mereka pimpin. 

Kapolsel Tansel bersama personil dan 
Ketua Bhayangkari Ranting Tansel Iptu 
FrenlyEPatinasarany hadir dalam Iba¬ 
dah Minggu keliling bersama dengan 
umat Stasi Santo Paulus Desa Bomaki. 
padaMinggu (27/10) pukul 09.40 WIT di 
Rumah adat dan alun alun Desa Bomaki 
yang menjadi lokasi Gereja Sementara 
Ibadah Syukuran Ekaristi Kudus 


Minggu Biasa ke XXX umat Katolik 
Stasi Santo Paulus Bomaki.ini dip¬ 
impin oleh RD Dedy Fatlolon,Pr,serta 
dihadiri kurang lebih 300 umat Kato¬ 
lik Stasi Santo Paulus Desa Bomaki. 

Selanjutnya Kapolsel Larat juga men¬ 
datangi Ibadah yang dilakukan di Ge¬ 
reja Syeba Jemaat GPM Kota Larat. Ia 
bersama personil Polsek Larat melak¬ 
sanakan Ibadah Minggu Keliling. 

Pelaksanaan Ibadah Minggu kelil¬ 
ing Polsek Larat dipimpin langsung 
oleh Kapolsek Larat Iptu E.Weridity 
beserta personil Polsek Larat serta 
Bhayangkari Ranting Larat. 

Bertindak sebagai pemimpin Iba¬ 
dah Minggu pada Gereja Syeba Je¬ 
maat GPM Larat Pdt.E.Sabono,S. 
Th.serta dihadiri kurang lebih 
300 jemaat. Ibadah Minggu pada 
Gereja Syeba Jemaat GPM Larat 
selesai pukul 09.25 Wit serta ber¬ 
langsung aman dan lancar.. (Mil) 


SAUMLAKI - Tindak lanjut dari 
program Kapolres Maluku Tenggara 
Barat AKBP Andre Sukendar,S.I.K., 
Berseri (Berbagi Seribu Sehari) 
yang di kumpulkan anggota Polres 
pada setiap selesai apel pagi. 

Dari hasil berseri tersebut, maka 
pada Minggu (27/10) di Desa Ler¬ 
matang Kecamatan Tanimbar Sela¬ 
tan telah di laksanakan pemberian 
bantuan/penyerahan bantuan sem¬ 
bako kepada 2 keluarga yaitu Ibu 
Janda Petro Inayaran yang akibat 
sakit sehingga beliau mengalami 
kebutaan dan Bapak. Ronald Korm- 
paulu Akibat kecelakaan yang men¬ 
gakibatkan beliau tidak bisa ber¬ 
jalan/lumpuh. 

Bantuan kepada 2 keluarga tersebut 
diserahkan langsung oleh Kasat Bin- 
mas Polres Maluku Tenggara Barat 
Kompol Simon. A. Mansilety yang 
didampingi PS. Kanit Binpolmas Sat 
Binmas Bripka H. Y. Tanamal, PS. 
Kanit Binkamsa Sar Binmas Bripka J. 
Larwuy dan Bhabinkamtibmas Desa 
Lermatang Bripka Robby Jancen di 
rumah masing - masing. 

Adapun pemberian sembako be¬ 
rupa beras 20 Kg 2 karung, minyak 
Bimoli 5 liter 2 jirigen, telur 2 rakgula 
Pasir 10 Kg dan mi instan 2 karton. 

Sembako ini masing - masing 
diberikan ke tiap keluarga. 

Disamping itu Kasat Binmas juga 
menyampaikan bahwa, “Jangan di¬ 


lihat dari besar kecilnya bantuan 
sembako ini, tetapi hal ini mer¬ 
upakan kepedulian Polres Maluku 
Tenggara Barat sebagai bentuk rasa 
empati kepada masyarakat. 

Majelis Jemaat GPM Desa Ler¬ 
matang. Uta Lamere, Majelis Je¬ 
maat GKPII. Tokniel Batlolon dan 
Sekretaris Desa. Markus Batmetan 
mewakili keluarga serta masyarakat 
Desa Lermatang mengucapkan 
apresiasi dan terima kasih kepa¬ 
da Polres Maluku Tenggara Barat, 
semoga dapat menjelaskan tugas 
kedepan dengan lebih baik. (Mil) 

NOMOR PENTING ||| 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























TANIMBAR RAYA 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 lltLelemuku 


Lanal Saumlaki Gelar Khitanan Massal 


OLILIT - Pangkalan Angkatan 
Laut (Lanal) Saumlaki menggelar 
khitanan massal dalam rangka 
Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) ke-74 
pada Selasa (05/10). 

Menurut Danlanal Saumlaki, Let¬ 
kol Laut (P) Hartanto, M.Tr.Hanla 
dalam rilisinya, kegiatan tersebut 
dilaksanakan di Balai Pengobatan 
Lanal Saumlaki, Jalan Slamet Ri- 
yadi No.01, Desa Olilit, Kelurahan 
Saumlaki. Petugas dalam kegia¬ 
tan itu adalah dari Tim kesehatan 
Lanal Saumlaki yaitu Paur Polum 
BP. Lanal Saumlaki Letda Laut (K) 
dr.Heka Setyo Arianto dan Baur 
Polum BP.Lanal Saumlaki Serda 
Apk Trimo Usodo. 

Kegiatan itu ikuti sebanyak 7 pa¬ 
sien yaitu Ahmad Ali wafa Abrol 
umur 10 tahun dan Alif Alafa 10 
tahun asal Olilit Barat, Almendo 
R.Tuwarissa usia 6 tahun, Billy 


Melsadalim umur 7 tahun, Far- 
el Yowe usia 9 tahun dan Al Faro 
Yowe usia 9 tahun dari Asrama 
Kodim 1507 Saumlaki, Jonathan 
Enus usia 9 tahun dari Rumdis La¬ 
nal Saumlaki. 

Dalam kegiatan tersebut turut 
hadir Danlanal Hartanto,M. 
Tr.Hanla, Ketua Jalasenastri Kor- 
cab 3 Cabang IX Ibu Eni Hartanto, 
Ketua Persit Kartika Candra Kira- 
na Kodim 1507/Saumlaki, Ketua 
Persit Candra Kirana Yonif 734/ 
SNS Saumlaki, anggota Jalase¬ 
nastri Korcab 3 Cabang IX dan 
Persit Kartika Candra Kirana 
Kodim 1507/Saumlaki juga per- 
sit Candra Kirana Yonif 734/SNS 
Saumlaki serta orang tua peserta 
khitan. Setelah kegiatan itu sele¬ 
sai, Danlanal Hartanto bersama 
Ketua Jalasenastri Eni Hartanto 
memberikan Cindera mata kepa¬ 
da seluruh Pasien Khitanan. (L02) 


7 Gempa di Tanimbar Selama Seminggu 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan tan¬ 
gan Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar member¬ 
ikan pantauan aktivitas gempabu- 
mi selama seminggu pada Jumat 
(18/10) hingga Kamis (24/10) di 
sekitar wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut rilis media dari Kepa¬ 
la Stasiun Geofisika Saumlaki, 
George F. A. Muabuay, S. Si., M. S c 
bahwa terdapat 7 kejadian gem- 
pabumi dengan magnitude sedang 
diantara 3,0 dan 5,0 SR. Dijabar¬ 
kan pula tidak terdapat kejadian 
gempabumi dengan magneto kecil 
kurang dari 3,0 (SR)tidak kejadian 
gempabumi dengan magnitude se¬ 
dang diatas 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 3 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 
kurang dari 60 km, 4 kejadian gem¬ 


pabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 dan 300 km 
dan 0 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman lebih dari 300 km ser¬ 
ta tidak ada kejadian gempabumi 
yang dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang terja¬ 
di di periode ini didominasi oleh 
gempabumi dengan kedalaman 
menengah. Pada umumnya gem¬ 
pabumi yang terjadi di sekitar Laut 
Banda, terjadi pada kedalaman 
menengah hingga dalam yang di¬ 
duga bersumber dari aktivitas zona 
subduksi di selatan Maluku akibat 
pertemuan Lempeng Samude- 
ra Indonesia dan Australia yang 
menunjam terhadap Lempeng 
Benua Eurasia. 

Sedangkan untuk gempabumi 
dangkal dan lokal di sekitar Kepu¬ 
lauan Tanimbar diduga disebab¬ 
kan oleh adanya aktivitas sesar 
lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (L02) 



Wabup Ajak Generasi Muda Berbahasa Daerah 


SAUMLAKI - Wakil Bupati 
Kepulauan Tanimbar, Agustinus 
Utuwaly, S.sos mengajak seluruh 
masyarakat, terlebih khusus para 
generasi muda di daerah tersebut 
untuk bangga menggunakan ba¬ 
hasa daerah. Sebab ai Kepulauan 
Tanimbar sendiri terdapat 4 ba¬ 
hasa daerah diantarannya Bahasa 
Yamdena, Bahasa Selaru, Bahasa 
Fordata dan Bahasa Makatian. 

Menurutnya bahasa menunjuk¬ 
kan bangsa dan bukan saja tutur 
kata yang dapat menunjukkan har¬ 
ga diri, kehormatan dan kekayaan 
seseorang tetapi dengan bahasa 
dapat mencerminkan dari mana 
seseorang berasal dan berasal dari 
budaya bangsa mana. “Dengan 
menggunakan bahasa itu berarti 
kita menjunjung tradisi budaya 
kita, kita orang Indonesia, orang 
Tanimbar. Itu adalah potensi atau 
kekayaan budaya kita karena itu 


bahasa ini perlu dipertahankan 
dan diajarkan kepada keluarga,” 
kata dia kepada beberapa lalu. 

Utuwaly menilai saat ini di kepu¬ 
lauan tersebut sudah mulai jarang 
menggunakan bahasa daerah di 
lingkungan tempat tinggal, maka 
ia pun menyarankan untuk bahasa 
daerah dapat diajarkan di seko¬ 
lah-sekolah sebagai muatan lokal 
guna bersama-sama melestarikan 
aan mempertahankan kearifan lo¬ 
kal yang membanggakan itu. 

“Di Tansel anak-anak muda dan 
remaja sudah hampir tidak bisa 
berbahasa lagi seperti di Desa Olil¬ 
it, Sifnana, Lauran dan Lermatan. 
Hampir tidak terdengar lagi mereka 
menggunakan bahasa. Ini bagian 
dari kearifan lokal yang harus dia¬ 
jarkan di sekolah-sekolah supaya 
mereka tetap berbahasa,” nilainya 
dengan berharap agar hal ini dapat 
ditingkatkan semua pihak. (L02) 



Dirpamobvit Polda Maluku Datangi Tanimbar Inpex Fasilitasi 3 Wartawan Tanimbar ke Jakarta 


SAUMLAKI - Direktur Pen- 
gamanan Objek Vital (Dir 
Pamobvit) Kepolisian Daer¬ 
ah (Polda) Maluku Kombes 
Pol Ferdinan Pasaribu, 
S.H.S.I.K.,M.H menyambangi 
Kepolisian Resor (Polres) Ma¬ 
luku Tenggara Barat.Minggu 
(27/10) pukul 14.35 wit. 

Kedatangan Dir Pamobvit Pol¬ 
da Maluku Kombes Pol Ferdinan 
Pasaribu, S.H.S.I.K.,M.H, di¬ 
jemput oleh Kapolres Maluku 
Tenggara Barat AKBP Andre 
Sukendar,S.I.K,beserta para 
pejabat utama Polres Maluku 
Tenggara Barat yang bertem¬ 
pat di Bandara Udara Mathilda 
Batlayeri Saumlaki,Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar. 

Turut bersama Dir Pamobvit 
Polda Maluku Kasubdit Waster, 
AKBP Arafa, S.E dan Brigpol I 
Gusti Eka Putra. 

Kedatangan Dir Pamobvit Pol¬ 
da Maluku bersama tim pada 
Polres Maluku Tenggara Barat 
dalam rangka kunjungan kerja 
Satuan Pamobvit Polda Maluku 
pada Polres Jajaran. Dir Pamob¬ 


vit beserta tim, rehat sejenak 
pada ruang Vip Bandara Udara 
Mathilda Batlayeri Saumlaki. 

Sementara itu kegiatan Dir Pa¬ 
mobvit Polda Maluku beserta 
tim pada Polres Maluku Teng¬ 
gara Barat baru akan dimulai 
pada hari Senin (28/10). 

Rangkaian p enj emput 

Dir Pamobvit Polda Malu¬ 
ku bersama tim berlangsung 
aman dan lancar. (Mil) 


JAKARTA - Perusahaan Minyak 
dan Gas Bumi (Migas) asal Jepang, 
Inpex Masela Ltd kembali memfasil¬ 
itasi tiga wartawan dari Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Provinsi Ma¬ 
luku untuk mnegikuti Uji Kompe¬ 
tensi Wartawan (UKW) angkatan 
ke-41 di Jakarta pada Kamis (25/10). 

UKW yang difasilitasi tersebut 
akan dilakukan secara bertahap 
untuk para wartawan yang telah 
mengikuti pengenalan dan bimbin¬ 


gan tentang UKW di Tanimbar pasa 
25 Juli 2019 lalu dan dinyatakan 
belum pernah mengikuti UKW 
baik bersama Satuan Kerja Khusus 
Minyak dan Gas di Papua dan Ma¬ 
luku (SKK Migas Pamalu) maupun 
Inpex Masela dengan tujuan untuk 
meningkatkan kompetensi war¬ 
tawan agar semakin professional, 
kuat dalam pelaporan berita mau¬ 
pun menjaga profesi jurnalis sesuai 
kode etik jurnalisme. 

Sebelum mengikuti UKW, para 
wartawan tersebut melalui redaksi 
harus melampirkan syarat-syarat dari 
sisi media, surat keterangan dari Ke- 
mekumham dan didaftarkan ke web- 
site dewan pers. Selain itu, wartawan 
juga akan melampirkan 3 contoh 
tulisan karya sendiri. UKW ke-41 
ini Inpex Masela bekerjasama den¬ 
gan pusat pendidikan dan pelatihan 
jurnalistik, Lembaga Pers Dr. Soeto- 
mo (LPDS) dan ketiga wartawan Ta¬ 
nimbar yang ikut itu adalah Thom- 
as Maturbongs dari Media online 
tablodskandal.com, Adam Manutilaa 
dari Surat Kabar Harian (SKH) Nura¬ 
ni Maluku dan Melkianus Samangun 
dari SKH Spektrum Maluku, (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












IM BfelLsllcsmiiiilkiiiill E 


:8 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

I AbLulU MINbbUAN - I fckbl I Sfc IIAP bb 


^JTFTI 


MALUKU RAYA 


3 Pimpinan KCP Jadi Tersangka Pembobolan BNI Ambon 


AMBON - Kepolisian Daerah 
(Polda) Maluku menyatakan kasus 
tindak pidana di bidang perbankan 
dan pencegahan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang 
dana nasabah Bank Negara Indo¬ 
nesia (BNI) di Maluku yang dilaku¬ 
kan Faradibah Yusuf (FY) telah 
berkembang. 

Pada Sabtu (26/10) dan Minggu 
(27/10) polisi telah menetapkan 
3 tersangka lainnya yakni oknum 
pemimpin BNI Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) di Tual berinisial 
KT dan JRM dan oknum pemimp¬ 
in BNI KCP Masohi berinisial KT. 

“Ketiga tersangka tersebut terli¬ 
bat ikut serta membantu tersangka 


Farradhiba Jusuf. Saat ini masih 
terus dilakukan penyidikan lebih 
lanjut,” kata Kabid Humas Polda 
Maluku, Kombes Pol. Muhammad 
Ohoirat pada Minggu. 

Dikatakan polisi juga akan men¬ 
elusuri sumber aliran dana nasabah 
berjumlah puluhan miliar yang dit- 
abung pada BNI tersebut. 

Menurut Wakil Pimpinan BNI 
Cabang Ampon, Nolly Sahumena 
kerugian BNI dari pembobolan 
dana nasabah oleh FY yang mer¬ 
upakan Wakil Kepala Cabang Uta¬ 
ma (KCU) Bidang Pemasaran BNI 
Cabang Ambon, sebesar Rp58,9 
miliar. Angka ini dikoreksi dari 
jumlah sebelumnya yang disebut 


mencapai Rp 124 miliar. 

Modus yang digunakan tersangka 
adalah dengan cara mencari para 
nasabah potensial dan menawar¬ 
kan suatu produk supaya nasabah 
dapat memasukan dananya ke 
bank. Namun dana tersebut tidak 
langsung dimasukan ke rekening 
para nasabah dan digunakan untuk 
kegiatan atau usaha. 

Sementara cara untuk menutupi 
dana-dana nasabah potensial yang 
dijanjikan adalah dengan mengambil 
hasil bunga dari usaha memperdaya 
orang yang dicairkan melalui beber¬ 
apa KCP diantaranya Tual, Dobo, 
Masohi, Mardika dan Unpatti. 

Barang bukti yang disita dari aksi ja¬ 


hatnya ini adalah uang tunai sebesar 
Rp 1,5 miliar, 3 unit kendaraan roda 
empat dan 70 dokumen fiktif untuk 
melakukan transfer tunai fiktif. 

Tersangka dijerat melanggar pasal 49 
ayat (1) dan (2) UU nomor 7 tahun 
1992 tentang perbankan sebagaima¬ 
na telah diubah dengan UU nomor 
10 tahun 1996 ancaman hukuman 
minimal lima tahun dan maksimal 
14 tahun dan ancaman kumulatifnya 
berupa denda Rp 10 miliar. 

FY dikenai pasal berlapis yakni me¬ 
langgar UU TPPU pasal 3,4 dan 5 
UU nomor 8 tahun 2010 karena yang 
bersangkutan mencoba mengaburkan 
dengan membeli aset-aset dan bebera¬ 
pa properti dan membuka usaha. (L01) 


2000 Pelari Ikut Pattimura Run 


87 CPNS di MBD Ikut Latsar 


AMBON - Lebih dari 2000 pelari 
mengikuti event Pattimura Run 10 K 
dan 5 K yang digelar Kodam XVI/Pat- 
timura dengan menggandeng sejum¬ 
lah instansi terkait. Mereka datang 
dari berbagai daerah, mulai pelari 
Lokal, Nasional hingga Internasional 
untuk memeriahkan event lari ber¬ 
gengsi yang digelar dalam rangka me¬ 
meriahkan HUT TNI Ke 74 tanggal 5 
Oktober beberapa waktu lalu tersebut. 

Salah satu pelari Internasional, Sam- 
son dan Tomas asal Negara Kenya 
hadir langsung sebagai bintang tamu. 
Atlet lari bernomor dada 0741 dan 
0742 berhasil memperoleh juara 1 dan 
2 pada kategori 10 K umum dengan 
masing-masing perolehan waktu 34 
menit 36 detik dan 34 menit 45 detik. 

Start dimulai sekitar pukul 07.00 
WIT, ribuan pelari diberangkatkan 
langsung oleh Pangdam XVI/Pat- 
timura Mayjen TNI Marga Taufiq 
dengan didampingi oleh Gubernur 
Maluku Drs Murad Ismail dan Ka¬ 
polda Maluku Irjen Pol Royke Lu- 
mowa. Ada beberapa kategori lomba 
lari yang dibuka yakni 10 Kilometer 
(TNI-Polri dan umum ) dan 5 Ki¬ 
lometer (Pelajar SD,SMP dan Sma). 
Mereka berlari mengelilingi beber¬ 
apa tempat wisata di Kota Ambon 
seperti Jembatan Merah Putih, Ge¬ 
reja Silo, Masjid Al-Fatah Ambon 
dan finish di Gong Perdamaian. 

Pangdam XVI/Pattimura dalam 


wawancara persnya dihadapan 
Media mengatakan, sangat menga¬ 
presiasi event lari tersebut. Selain 
digelar dalam rangka memeriahkan 
HUT TNI ke 74, event ini digelar 
guna menguatkan sinergitas TNI 
dengan komponen bangsa lainnya 
khususnya masyarakat. 

“Ini sangat bagus sekali. Ajang lari ini 
momen tepat untuk membantu Pemer¬ 
intah Daerah dalam mempromosikan 
potensi pariwisata yang ada di Kota Am¬ 
bon,’'jelas Pangdam. “Sekaligus mencari 
bibit-bibit unggul”, tegas dia. 

Pangdam mengatakan, event lari 
tersebut ke depan bisa menjadi 
agenda rutin tahunan di Kota Am¬ 
bon. Lomba lari yang menyediakan 
hadiah lebih dari Rp 140.000.000,- 
ini membagi juara dan pemenang 
untuk seluruh kategori, perempuan 
dan laki-laki serta klasifikasi master 
dan non master, yang bersifat ter¬ 
buka, dengan urutan juara dan pe¬ 
menang dari satu hingga lima. 

Tersedia pula berbagai hadiah 
tambahan menarik baik untuk para 
juara maupun door prize bagi peser¬ 
ta. Pelaksanaan Pattimura Run ber¬ 
langsung aman. Sejumlah personel 
dari TNI dan kepolisian disiagakan 
di titik-titik rute lari untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban. Kegiatan 
ditutup dengan panggung hiburan 
dan pembacaan door prize serta 
pembagian hadiah juara. (M01) 


TLAKUR - Pelatihan Dasar (Latsar) 
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan 
II Angkatan V yang dilaksanakan 
di Kota Tiakur, Maluku Barat Daya 
(MBD) Kamis (24/10) bertempat di 
Aula Badan Perencanaan Pemban¬ 
gunan Daerah (BAPPEDA), dibuka 
oleh Sekretaris Daerah, Drs. Alfon- 
sius Siamiloy, M.Si, didampingi oleh 
Kepala Bidang Pengembangan Ma¬ 
najerial Kompetensi dan Fungsional 
BPSDM Provinsi Maluku, Faizal Ah- 
mad, S.STP, M.Si, dan dihadiri oleh 
para pimpinan OPD serta diikuti oleh 
peserta Latsar dari Pemerintah Daer¬ 
ah Kabupaten Maluku Barat Daya 42 
orang dan Pemerintah Daerah Kabu¬ 
paten Seram Bagian Barat (SBB) se¬ 
banyak 45 orang. 

Latsar CPNS adalah syarat bagi 
CPNS untuk diangkat menjadi PNS 
dengan tujuan untuk membentuk 
PNS professional yang berkarakter 
dan menanamkan nilai bela negara, 
nilai-nilai ASN serta mampu men¬ 
jalankan tugas dan fungsi pokok se¬ 
bagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Kegiatan ini berlangsung selama 51 
hari kerja dari tanggal 22 Oktober 
2019 sampai 21 Desember 2019 den¬ 
gan perincian 21 hari kerja pembela¬ 
jaran klasikal on campus yaitu pem¬ 
berian materi oleh widyaswara yang 
berlangsung di Aula Kantor Bappeda 
dan 30 hari kerja pembelajaran non 
klasikal off campus yaitu aktualisasi 


pada tempat tugas masing-masing. 

Dalam sambutannya, Drs. A. Siami¬ 
loy, M.Si menyampaikan harapannya 
untuk kegiatan Latsar ini, "Dengan 
adanya pelatihan ini para peserta 
akan membentuk watak dan pola 
pikir nasionalis serta bela negara yang 
baik. Sekarang dewasa ini karena ke¬ 
majuan teknologi dan globalisasi yang 
canggih, sehingga banyak PNS-PNS 
yang meninggalkan etika-etika dan 
moral-moral yang menjadi pembatas 
PNS, terkadang saat sudah bersta¬ 
tus PNS jika berpapasan dengan 
pejabat-pejabat senior yang bukan 
atasannya hanya dilewati begitu saja, 
menabrak dan sebagainya. Hal ini ti¬ 
dak boleh, kita mempunyai etika yang 
membatasi kita dalam pergaulan kita 
sebagai PNS,” jelas dia. 

Faizal Ahmad, S.STP, M.Si dalam 
membacakan sambutan Kepala 
BPSDM Provinsi Maluku menyam¬ 
paikan pola diklat dalam jabatan PNS 
akan seperti dengan pola diklat Latsar 
ini, "kedepan dan dimulai pada ta¬ 
hun 2020 nanti, seluruh diklat dalam 
jabatan PNS akan mengikuti pola 
seperti diklat Latsar ini, dimana akan 
ada penguatan-penguatan Pancas¬ 
ila dan bela negara, serta yang awal 
diklatnya memiliki lima tahapan dan 
akan dikembalikan menjadi tiga taha¬ 
pan, dan pelatihan dasar ini menjadi 
Pilot Project untuk semua diklat da¬ 
lam jabatan PNS”, tutup dia. (K07) 


Buka Penyuluhan Penggunaan Bahasa Indonesia 

penggunaan bahasa asing. Utamakan Ba¬ 
hasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, 


Wabup Malra 

LANGGUR - Wakil Bupati Malu¬ 
ku Tenggara, Ir. P. Beruatwarin, M.Si 
membuka Kegiatan Penyuluhan Peng¬ 
gunaan Bahasa Indonesia Bagi Pejabat 
Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten 
Maluku Tenggara, di Ballroom Hotel 
Villia Langgur, Kamis, (24/10). 

Kepala Kantor Bahasa Maluku, Dr. 
Asrif, M.Hum mengatakan bahwa Ka¬ 
bupaten Maluku Tenggara merupakan 
Kabupaten pertama kali di Provinsi 
Maluku yang peduli akan penggunaan 
bahasa, khususnya bahasa daerah yai¬ 
tu penggunaan Bahasa Kei pada setiap 
hari jumat. Hal ini sangat penting dan 
bermanfaat sehingga bahasa daerah 
terkesan tidak akan punah. 

Oleh karena itu kegiatan tersebut di¬ 
anggap penting karena menyangkut 
penggunaan Bahasa Indonesia yang 
baik dan benar serta manfaat pelestar¬ 
ian bahasa daerah. Jika penggunaan 
bahasa Indonesia tidak dikawal den- 



bahasa Indonesia tidak akan berjalan 
dengan baik dan benar pula. 

Menurut dia, untuk maju tidak harus 
menguasai bahasa asing dan melupakan 
bahasa negara “Tetapi sebagaimana ba¬ 
hasa negara, Bahasa nasional kita wajib 
diutamakan. Setelah bahasa negara kita 
diutamakan, kita lestarikan bahasa daerah 
kita dan selanjutnya boleh disusul dengan 


Kuasai Bahasa Asing” ujar dia 

Beruatwarin mengatakan bahwa 
berbahasa Indonesia yang baik dan 
benar memerlukan kaidah-kaidah 
tertentu yang sesuai dengan ketentuan 
berbahasa Indonesia. 

Lanjut Wabup, Bahasa Indonesia 
memiliki fungsi sebagai perekat Bang¬ 
sa. Kita boleh berbahasa daerah, hal 
ini perlu dan wajib kita kembangkan 
agar identitas daerah ditunjukan lewat 
bahasa daerah agar dapat tetap hidup 
dalam masyarakat setempat, namun 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
perlu diketahui agar gesekan yang ti¬ 
dak perlu terjadi dapat diminimalisir. 

Menurut Wabup, dalam Birokrasi, 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa Re¬ 
smi yang digunakan dalam komuni¬ 
kasi verbal maupun non verbal, perlu 
mendapat perhatian serius, lebih khu¬ 


sus bagi Pejabat Daerah yang berke- 
wenangan untuk itu. 

Dijelaskan, penggunaan bahasa In¬ 
donesia yang baik dan benar dalam 
Tata Naskah Dinas perlu diketahui, 
agar dokumen yang dikeluarkan ti¬ 
dak menimbulkan permasalahan atau 
penafsiran yang salah. 

“Kegiatan tersebut dapat melibatkan 
sebanyak mungkin kelompok sasaran 
karena penggunaan Bahasa Indonesia 
yang baik dan Etika Berbahasa tidak han¬ 
ya bagi pejabat Pemerintah tetapi seluruh 
lapisan masyarakat, terlebih kaum milen- 
ial pengguna media sosial yang seringkah 
menggunakan bahasa yang tidak tepat 
sehingga muncul berbagai gejolak dalam 
masyarakat,” harap dia. 

Turut hadir pada kegiatan tersebut 
diantaranya Peneliti I Kantor Baha¬ 
sa Maluku, Bp. Harlin dan peserta 
dari masing-masing OPD Kab. Ma¬ 
luku Tenggara dan Kota Tual. (K06) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















MAT UKU RAYA 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 20191 


JADWAL 

KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - OKTOBER 2019 

NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRIMAU 

RABU 

16 Oktober 

10.00 WIT 

16 Oktober 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


SABTU 

28 September 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

SABTU 

26 Oktober 

01.00 WIT 

26 Oktober 

03.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

25 September 

06.00 WIT 

25 September 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

08.00 WIT 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

SABTU 

02 November 

12.00 WIT 

02 NovembeH^k.OO WIT 

3 

KM PANGRANGO 


DOCKING 


DOCKING 


TEPA-MOA-KISAR (PP) 

DOCKING 


DOCKING 


DOCKING 

_ 

BANDA-AMBON 


BRI Namrole Tampung Rp2i,9 Miliar Dana Hibah Pilkada Bursel 

NAMROLE - Komisi Pemilihan ditanaatangani oleh Irwan Latuconsina, transparansi, baik dalam laporan an dana, lalu mudahnya jangkauan 


Umum (KPU) Kabupaten Buru Se¬ 
latan (Bursel) dan Bank Rakyat In¬ 
donesia (BRI) Cabang Ambon Unit 
Namrole menandatangani Memo¬ 
randum of Understanding (MoU). 

Penandatanganan itu sebagai mi¬ 
tra kerja dalam kerjasama penam¬ 
pungan dana hibah pemilihan Bu¬ 
pati dan Wakil Bupati Buru Selatan 
Tahun 2020, senilai Rp.21,9 milyar. 

Penandatanganan Memorandum 
of Understanding sebagai dokumen 
legal yang menjelaskan persetujuan 
antara kedua belah pihak. 

Pihak KPU ditandatangani ketua KPU 
Syarif Mahulauw sementara dari pihak 
BRI Cabang Ambon Unit Namrole, 


selaku Pimpinan BRI Unit Namrole. 

Digelar di kantor KPU Buru Se¬ 
latan, tepat, Sabtu (26/10) petang, 
MoU tersebyt mengikat Lingkup 
kerja sama berupa pemanfaatan 
produk dan jasa layanan perbankan, 
pengelolaan operasional keuangan 
dan bentuk giro lembaga, penge¬ 
lolaan gaji atau honor lembaga Ad 
Hoc (payroll), serta produk dan jasa 
perbankan lainnya. 

“Inti kerjasama, adalah mendapat¬ 
kan jaminan terhadap ketersediaan 
dana/uang, keamanan dan kelancar¬ 
an dalam penyimpanan dan pendis¬ 
tribusian penyaluran dana hibah, 
kita juga terus berusaha melakukan 


keuangan maupun program-pro¬ 
gram kerja KPU dalam melak¬ 
sanakan setiap tahapan pemilihan,” 
ungkap ketua KPU Syarif Mahulauw. 

Dijelaskan, sebelumnya KPU Buru 
Selatan telah mengundang 3 (tiga) 
Bank yaitu BRI, BNI dan BPDM untuk 
mengikuti Beauty Contest atau seleksi 
terbuka untuk melihat secara langsung 
presentasi masing masing Bank ter¬ 
hadap Pemanfaatan Produk dan Jasa 
Layanan Perbankan yg termuat dalam 
dokumen Penawaran masing masing. 

Ia menjelaskan, kriteria yang harus 
dipenuhi bank sebagai penampun¬ 
gan dan penyaluran dana Pilkada, 
yaitu bank bisa menjamin keaman- 


penyaluran dana, prosesnya mudah 
dan aman dalam pencairan. 

“Selain itu kami tegaskan kepada 
pihak bank untuk menjaga integri¬ 
tas dan netralitas, yaitu tidak bera¬ 
filiasi atau mempunyai hubungan 
istimewa dengan pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati Buru Se¬ 
latan, tim sukses atau pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam pelak¬ 
sanaan pemilihan,” tekannya. 

Karena, lanjut dia, kerjasama sudah 
kita bangun, maka pihak bank juga 
harus menjaga integritas dan netral¬ 
itasnya. “Karena point-poin tersebut 
(kriteria) juga sudah dituangkan da¬ 
lam MoU tersebut,” pungkasnya. (L01) 



2 Wakil Ambon Ikuti Festival Seni Budaya Islam Pelepasan Peserta Gowes Nusantara 2019 


LANGGUR - Lembaga Seni Qa 
sidah Islam (Lasqi) Kota Ambon 
mengirimkan wakilnya pada Fes¬ 
tival Seni Budaya Islam Tingkat 
Nasional yang berlangsung hari ini 
Rabu (23/10). Festival yang digelar 
Direktorat Jenderal Bimbingan Mas¬ 
yarakat Islam melalui Direktorat 
Penerangan Agama Islam bertempat 
di Gedung Olahraga UIN Sunan Ka- 
lijaga, Yogyakarta. 

Festival dengan tema Budaya Islam 
Sebagai Penguat Moderasi Beragama 
ini akan berlangsung selama empat 
hari. Sehari Sebelumnya rangkaian 
acara diisi dengan Seminar Nasional 
dengan menghadirkan narasumber 
antara lain Rektor UIN Sunan Ka- 
lijaga, Direktur Penerangan Agama 
Islam, Juraidi, Budayawan, Prie GS, 
serta Agamawan KH, Jadul Maula. 

Direktur Penerangan Agama Islam 
mengatakan bahwa undang undang 
mengamanatkan negara untuk me¬ 
lestarikan budaya Indonesia terma¬ 
suk didalamnya Seni Budaya Islam 
yang saat ini mulai terpinggirkan. 

Festival ini menurutnya merupa¬ 
kan salah satu langkah strategis 
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 
untuk merevitalisasi kembali seni 
budaya islami seperti wali-wali dan 
ulama terdahulu. Hal ini diperlukan 
untuk mengimbangi dan mencoun- 
ter pengaruh budaya-budaya asing 
yang masuk ke tanah air. 

Ada dua kategori yang dilombakan 
pada festival ini yaitu Vokalis Religi 
(Putra/Putri) dan Theater (Group) 
yang pesertanya merupakan per¬ 
wakilan dari Propinsi seluruh Indo¬ 
nesia. 

Harun Zabbais Suneth dan Rah- 
ma Nabila Letahiit adalah dua wakil 
Lasqi Kota Ambon yang akan ber¬ 
laga pada festival Seni Budaya Is¬ 
lam Tingkat Nasional. Mereka akan 
turun pada kategori lomba Vokalis 


Religi Putra dan Putri. 

Alvian Lewenusa selaku Sekretaris 
DPD Lasqi Kota Ambon sekaligus 
pendamping peserta melalui sam¬ 
bungan telepon menjelaskan bahwa 
berdasarkan surat Dirjen bimbingan 
masyarakat islam tentang Festival 
seni qasidah maka Kanwil Kementri¬ 
an Agama Provinsi Maluku melalui 
lembaga pengembangan seni budaya 
islam meminta DPD Lasqi Kota Am¬ 
bon untuk mengirimkan dutanya 
pada festival dimaksud. “Kami ber¬ 
harap dengan diikutsertakannya dua 
wakil ini dapat memberikan hasil 
yang baik dan bisa mengharumkan 
nama Provinsi Maluku dan tentunya 
DPD Lasqi Kota Ambon,”Jelas Alvian. 

Ditambahkan, setelah dilaporkan. 
Walikota Ambon sangat mengapresiasi 
Lasqi Kota Ambon serta memberikan 
dukungan moril kepada peserta yang 
terlibat untuk berkompetisi. (K02) 


LANGGUR - Staf Ahli Menteri 
Pemuda dan Olahraga Bidang 
Ekonomi Kreatif Djoni Mardizal 
bersama Wakil Bupati Maluku 
Tenggara Petrus Beruatwarin, 
melepas resmi melepas Peser¬ 
ta Gowes Nusantara 2019, did¬ 
ampingi Bupati Maluku Tengga¬ 
ra M. Thaher Hanubun. 

Gowes Nusantara merupakan 
salah satu dari rangkaian acara 
Festival Pesona Meti Kei (FPMK) 
2019, yang telah dilaksanakan 
mulai tanggal 22 Oktober sam¬ 
pai dengan 27 Okteber 2019. 
Pada kesempatan tersebut Djoni 
Mardizal yang mewakili Menteri 
Pemuda dan Olahraga Bidang 
Ekonomi Kreatif dan Wakil Bu¬ 
pati Malra Petrus Beruatwarin 
berkesempatan melepaskan pe¬ 
serta Gowes Nusantara 2019, 
yang berlokasi di depan Kantor 


DPRD Maluku Tenggara. Lang- 
gur, Sabtu (26/10). 

Gowes Nusantara 2019 turut 
dimeriahkan oleh Forkopimda 
Maluku Tenggarara dan Kota 
Tual, Anggota DPRD Kabu¬ 
paten Malra, Pimpinan OPD, 
Pimpinan BUMN/BUMD, In¬ 
stansi Vertikal, Komunitas 
Sepeda, Komunitas Trash Hero, 
Kelompok Sepeda Anak-Anak 
dari SMA, SMP dan SD di Malu¬ 
ku Tenggara, selaku peserta. 

Titik Star kegiatan ini dari De¬ 
pan Kantor DPRD Malra dan 
Finish di Ohoidertawun dan 
dilanjutkan dengan penerimaan 
rombongan Gowes secara adat, 
menuju tempat acara serta ke¬ 
giatan Tari Sariyat Massal bersa¬ 
ma. Lokasi wisata Ohoidertawun 
adalah lokasi Puncak Acara Fes¬ 
tival Meti Kei Tahun 2019. (P01) 

Gempa 3 SR di Buru 

NAMLEA - Badan Meteorologi, 
Klimataologi dan Geofisika (BMKG) 
menyatakan telah terjadi gempa bumi 
dengan kekuatan magnitudo 3,1 Ska¬ 
la Richter (SR) menguncang perairan 
dekat Kabupaten Buru. 

Gempa yang terjadi pada Ming¬ 
gu (27/10) pukul 18.17 WIT ini be¬ 
rada pada koordinat 2.9 LS-127.38 
BT atau 51 km arah Timurlaut Kota 
Namlea, Ibukota Buru. BMKG me¬ 
mastikan gempa yang berada pada 
kedalaman 16 km ini tidak ber¬ 
potensi menimbulkan tsunami. 

Sebelumnya gempa juga menggun¬ 
cang Buru pada Kamis (11/10) pukul 
09.55 WIB dengan kekuatan magnitu¬ 
do 5.6. SR. Gempa dengan kedalaman 
10 Km itu berpusat di 4.95 LS dan 
126.71 BT atau 137 km Tenggara Burui- 
tu juga tidak berpotensi tsunami. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















































ANEKA RAGAM 


06 ifeLelemuku 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Raih Jutaan Rupiah dari Sepatu Sneakers 


JAKARTA - Muhammad Helmi 
Imaduddin mungkin tak menyang¬ 
ka bisnis sepatu sneakers akan sebe¬ 
sar seperti saat ini. Pria tersebut kini 
meraih omzet hingga ratusan juta 
dari bisnis sepatu alas karet ini. Bisnis 
sepatu dengan merek Saint Barkley ini 
dimulai dengan modal hanya Rp 5 juta. 

Pria yang akrab disapa Ami ini men¬ 
jelaskan, Saint Barkley dirintis di ta¬ 
hun 2012. Tak sendiri, ia membangun 
bisnis itu bersama beberapa temannya. 

Ia bercerita, bisnis ini dimulai 
dengan modal Rp 5 juta. Untuk 
membuat sepatu, ia memasrahkan 
ke perajin sepatu di Cibaduyut, 
Bandung. Kemudian, sepatu pe¬ 
sanannya ia jual “Awal-awal itu 
percaya atau tidak modal awal Rp 5 
juta. Kayak cetakan, ya udah nyer- 
ahin yang ngerjain. Pertama jalan, 
kita bikin daerah Cibaduyut masih 
home made. Kerjanya berapa orang, 
makanya sekali rilis 60 (pasang)” 
katanya beberapa waktu lalu. 

Ami bilang, dirinya terjun ke 
bisnis sneakers karena masih terbu¬ 
kanya peluang pasar. Memang, saat 
itu sudah ada merek lokal sneakers, 
namun para pemain itu tidak secara 
khusus bermain di sneakers. Se¬ 
butnya, merek apparel 347 dengan 
sneakers Indicator dan Ouval den¬ 
gan brand Gummo. 

“Mereka lebih ke apparel jadi 
sepatunya nggak berumur panjang, 
karena memang mind pro duet di 
apparel. Kalau Saint Barkley mind 


produet sepatu otomatis yang kita 
pertahanin,” ujarnya. 

Ami mengaku, bukan perkara 
mudah untuk bermain di bisnis 
sneakers. Lantaran, untuk membuat 
produk berkualitas butuh proses 
panjang. Ia bilang, paling tidak bu¬ 
tuh waktu sampai 2 tahun sampai be¬ 
nar-benar diterima pasar. Tak heran, 
dalam masa pengembangan itu ban¬ 
yak produknya tak laku dijual karena 


tak sesuai dengan kualitas. 

“Jadi 2012 sampai 2014 itu ya naik 
turun trial error, pernah ratusan 
nggak kejual sama sekali karena re- 
ject semua. Terus develop makanya 
gimana caranya kesalahan kemarin 
nggak terulang lagi,” terangnya. 

Seiring berjalannya waktu, Saint 
Barkley terus berkembang kare¬ 
na perlahan diterima masyarakat. 
Bahkan, sepatu yang semula hanya 


dibuat di Cibaduyut harus digeser 
ke beberapa tempat, dua di Band¬ 
ung dan satu di Surabaya. 

Sneakers Saint Barkley pun se¬ 
makin mendapat tempat di mas¬ 
yarakat. Lantaran, orang nomor satu 
di Tanah Air, yakni Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) membeli sepatun¬ 
ya di pameran Jakarta Sneakers Day. 
Sepatunya kini kian diburu. 

“Kalau Saint Barkley mah disurvei 
yang paling banyak (beli) usia 15- 
35 tahun, di bawah 15 ada di atas 35 
ada, cuma dikit. Kalau yang berumur 
setelah Jokowi effect, banyak yang 
datang ke sini kaya PNS atau ibu-ibu 
‘Saya pengin sepatu Jokowi,” katanya. 

Ami melanjutkan, sepatunya dijual 
seharga Rp 387 ribu hingga Rp 450 
ribu per pasang. Sepatu yang awal¬ 
nya hanya diproduksi 60 pasang ini 
berkembang dengan penjualan sam¬ 
pai 2.000-3.000 pasang per bulannya. 

Soal omzet, dirinya memang eng¬ 
gan menyebutkan secara detail. Na¬ 
mun, ia hanya mengatakan sampai 
ratusan juta. Secara sederhana, den¬ 
gan hanya mengalikan harga sepatu 
dengan jumlah item yang dijual yak¬ 
ni Rp 450 ribu dikalikan 3.000 pas¬ 
ang, maka ia bisa memperoleh omzet 
tertinggi sampai Rp 1,35 miliar. 

“Omzetnya ada lah ya, kalau dari 
per bulan ada 2.000-3000 sepatu 
sebulan. Ya (tinggal ngaliin) ha ha 
ha kira-kira segitu,” ujarnya.(DTK) 



Olah Buncis jadi Camilan Gurih 


Desa Kreatif Jual Jamur ke Hongkong 


JAKARTA - Desa Sembalun mer¬ 
upakan desa yang berada di kaki 
Gunung Rinjani. Berada di kawasan 
pegunungan, komoditas utama dari 
desa ini adalah produk pertanian sep¬ 
erti bawang, wortel, kentang, buncis, 
strawberry, dan masih banyak lagi. 

Produk-produk pertanian ini 
tak hanya dijual mentahan, tetapi 
beberapa masyarakat melakukan 
inovasi dalam pengelolaan bah¬ 
an pertanian yang ada di desa ini, 
salah satunya yaitu Yeyi Supiyati. 
Ibu yang berusia 30-an tahun ini 
membuat suatu usaha kecil yang 
memanfaatkan produk pertanian 
yakni buncis, wortel dan strawberry 
untuk dibuat makanan ringan. 

“Awal usaha saya itu setelah pasca- 
gempa, kami diberi arahan oleh desa 
soal UMKM, untuk UMKM-nya kita 
disarankan untuk mengolah bahan 
makanan yang ada di Sembalun,” un¬ 
gkapnya beberapa waktu lalu. 

Setelah itu, ia membentuk sebuah 
kelompok usaha mandiri yang berang¬ 
gotakan enam orang ibu-ibu rumah 
tangga setempat. Modal awal usahan¬ 
ya yakni sebesar Rp 8 juta yang berasal 
dari alokasi dana desa yang dibagikan 
oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM- 
Des) Sembalun Bumbung. 

“Kami membeli bahan bakunya yang 
ada di sini, bahan bakunya yaitu ka¬ 
cang merah, atau kalau di sini itu dise¬ 
butnya kacang buncis, itu deh awalnya 
kami proses untuk usaha UMKM 
kami. Sekarang UMKM kami sudah 
berjalan satu tabun lebih,” ujarnya. 

Kacang merah atau yang orang 
Sembalun biasa disebut buncis 


harus ditanam selama 3 bulan ter¬ 
lebih dahulu hingga akhirnya bisa 
dipanen. Kemudian, kacang buncis 
itu direndam menggunakan air bia¬ 
sa selama 2 hari. 

“Setelah direndam selama 2 hari per¬ 
endaman baru dikupas, setelah proses 
pengupasan baru proses penggorengan 
selama kurang lebih 5 menit,” jelasnya. 

Setelah digoreng, kacang buncis 
tersebut bisa ditambahkan bawang 
putih goreng, garam dan sedikit bum¬ 
bu penyedap untuk menambah rasa 
gurih pada camilan ini. Setelah ter¬ 
campur rata, kacang buncis ini baru 
bisa dikemas dengan berbagai jenis 
kemasan, ada kemasan Rp 30.000 ada 
juga kemasan ekonomis Rp 5.000. 

Tiap harinya, kelompok usaha 
UMKM miliki Yeyi memproduksi 
10 kilogram kacang buncis yang ia 
beli seharga Rp 250 ribu. Ia mengaku 
bahwa laba yang ia peroleh hanya Rp 
100 ribu per hari. Meski keuntun¬ 
gannya belum terlalu banyak, Yeyi 
tetap mau melanjutkan usaha ini di 
samping ia juga menjadi guru hon¬ 
orer di salah satu SD di Sembalun. 

“Lumayan hasilnya, bisa untuk 
menampung keluarga lah, untuk 
kebutuhan keluarga,” ucapnya. 

Ia juga memiliki harapan bahwa 
produknya akan semakin berkem¬ 
bang dan dapat dipasarkan di 
retail-retail modern. Sehingga, 
produk kacang merah khas Sem¬ 
balun ini tak hanya bisa dinik¬ 
mati oleh warga atau turis yang 
datang saja tapi bisa dirasakan 
gurihnya kacang buncis hingga ke 
seluruh Indonesia.juara. (DTK) 


JAKARTA - Kelompok Kampung 
Ekonomi Kreatif (Kemiren Asri) ber¬ 
hasil meningkat kesejahteraan mas¬ 
yarakat melalui program pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. Program Binaan 
Pertamina Refinery Unit IV Cilacap ini 
bahkan berhasil mengirimkan makanan 
hasil produksi rumahan mereka hingga 
ke Hong Kong dan Malaysia. 

Ketua Pengurus Koperasi Asri Mandi¬ 
ri, Rumdani Prapti Sumiwi menga¬ 
takan pengembangan Kelompok Ke¬ 
miren Asri melalui perjalanan yang 
panjang. Dalam perjalanan panjang itu 
lah muncul semangat masyarakat yang 
ingin mandiri dan sejahtera. 

“Alhamdulillah saat ini kelompok ke¬ 
giatan Kemiren Asri terus melalukan 
inovasi. Tahun ini kami sudah memi¬ 
liki koperasi sebagai bagian dari peng¬ 
gerak ekonomi masyarakat. Di tengah 
teknologi yang terus maju, kami men¬ 
coba memaksimalkan kreativitas untuk 
membuat produk yang dapat dinikma¬ 
ti masyarakat melalui beragam olahan 
budidaya yang dikelola, seperti olahan 
jamur,” kata Rumdani dalam keteran¬ 
gan tertulis, Kamis (24/10). 

Rumdani mengatakan produk yang 
dihasilkan dari kelompok tersebut 
memuaskan. Bahkan berkat jaringan 
pertemanan yang ia miliki, produk 
jamur erispy hasil olahan ibu-ibu 
Kelompok Kemiren Asri berhasil dijual 
hingga ke Hong Kong dan Malaysia. 

“Dengan memanfaatkan koneksi 
yang dimiliki, kita mencoba memasar¬ 
kan produk kita secara online ke ko¬ 
ta-kota besar di Indonesia, sudah ham¬ 
pir seluruh Indonesia. Dan saat ini pun 
produk kami sudah berhasil kami jual 


ke Hong Kong dan Malaysia,” ujarnya. 

Tercatat, hingga saat ini Kemiren 
Asri dapat memberikan dampak posi¬ 
tif pada peningkatan ekonomi. Ra¬ 
ta-rata setiap kelompok kegiatan Ke¬ 
miren Asri dapat menghasilkan omzet 
sekitar Rp 7 Juta per bulan. 

Sementara itu, Unit Manager Com- 
munication & CSR Refinery Unit IV 
Cilacap, Laode Syarifuddin Mursali 
mengatakan, kunci program Kemiren 
Asri hingga mampu menjadi desa 
mandiri yakni menerapkan sinergitas 
kelompok kegiatan yang punya mata 
rantai, dari mulai produksi hingga 
pemasaran yang saling berkaitan satu 
sama lain. Hal ini yang menjadikan 
masyarakat Tegalmulyan memiliki 
keunggulan kompetitif. 

“Seperti dengan adanya Kelompok 
Budidaya Jamur yang memanfaatkan 
180 Kg limbah Baglog per tahun, se¬ 
karang dengan pemanfaatan limbah 
tersebut bisa digunakan sebagai media 
untuk budidaya cacing sehingga kegia¬ 
tan zero waste (tidak ada sisa terbuang) 
dapat 100% dimanfaatkan,” katanya. 

Lebih lanjut Laode menjelaskan, 
proses sinergitas ini mampu men¬ 
jawab permasalahan sosial dan 
ekonomi yang sebelumnya terjadinya 
pada masyarakat seperti terdapat mas¬ 
yarakat buta aksara yang sekarang be¬ 
rangsur sudah melek aksara. 

Selain itu, dari 37 anak yang menderita 
baik gizi buruk dan gizi kurang sebelum 
adanya program, tahun ini sudah berhasil 
masuk kategori gizi baik melalui program 
Pemenuhan Makanan Tambahan yang 
berhasil dikembangkan oleh kelom¬ 
pok masyarakat secara mandiri. (DTK) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












ANEKA RAGAM 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 






KANGPHO $ DRAWA ... 

Kangpho: Kangguru Pohon Mantet Emas | Drawa: Burung Cenderawasih ; 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Warna asli cenderawasih: 


Mahkota: 
Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 


2 

1 



1 



3 

1 

5 

1 


3 


3 

1 

3 



5 


3 




1 

1 



4 


4 

1 



1 





6 

7 


4 

1 


1 

6 






1 








1 


3 






1 

2 

1 

7 

7 


3 

9 

4 

1 


1 


3 

1 




1 






5 


4 


2 

S 








1 



1 


1 


1 





Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 







9 

8 




8 






4 

6 

2 

6 


1 


5 





9 


5 




7 

8 




6 




1 




1 

2 




6 


5 





7 


2 


9 

5 

2 

4 






1 




4 

1 






Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


—■fielieve /t or JVbtA 


$ N 2000 , 

A MAN PROM 
NOUTH CARoUNAs 
0OL\> 

" 'THE MEANINO 
OF LIFE " 
OM EBAY 
EoR A VsiHOPPlNG- 



CHfcWON-THlSr 

/& ?l£C£ CF SRlINEY SPEARS/ 

CWEWEt? GOVN Wfvc? PuT U? fcR AUCTiON 

OKI £tW,0O O S 

© 2019 Ripley Enlertainment Inc. 10-18 


TEN-YgAR-Olb 

“ZOE PEMBERTON 

RuT w£R 

"CUbDW &UT ANNCHiNE 

OKAUVtAolHef* . 
UP fofi SALE ON EBAY' 

IN 2oo9 ~~ THE BiPbtNG- 
PEfiCHZ P $22,W 9 
&ECOR6 'THE SilE 
SHUT tf boWM / 


www.rlpleys.com 


ICO 


Rqdey’s-Percaya atau Tidak! 

“Pada fa/rnn 2000, seorang pria dari negara bagian North Carolina, Amerika 
Serikat melelang informasi rahasia dari ARTI DARI KEHIDUPAN di situs lelang 
Ebay dengan harga Rp45,000 dalam sekali penyampaian.” 

“Sebuah permen karet bekas kunyahan selebritis Britney Spears dilelang di situs 
website ebay dengan harga. Rp 196 juta.” 

“Pada tahun 2009, seorang anak berumur 10 tahun, Zoe Pemberton melelang ne¬ 
neknya yang dianggap menggemaskan namun menjengkelkan di situs lelang ebay. 
Lelang itu kemudian dibatalkan setelah mencapai angka tawar Rp314juta” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














































































Presiden Amerika Serikat (AS) 
Donald Trump memastika pemimp¬ 
in organisasi negara Islam di Suriah 
dan Irak (ISIS), Abu Bakar Al Bagh- 
dadi meninggal dalam bom bunuh 
diri di terowongan persembunyian¬ 
nya di Barisha, sebuah kota kecil di 
utara Provinsi Idlib, Suriah. 

“Ia tewas seperti anjing, ia tewas 
sebagai pengecut,” ujar Trump dalam 
konferensi pers pada Minggu (27/10) 
di Gedung Putih, Washington D C. 

Dikatakan dari operasi rahasia terse¬ 
but dirinya bersama para petinggi di 
negara tersebut menyaksikan pasu¬ 
kan khusus melakukan penyerangan 
ke persembunyian Baghdadi. 

Pemimpin khilafah yang berumur 48 
tahun ini, kata Trump, melakukan aksi 
bunuh diri setelah terpojok dan menja¬ 
dikan 3 orang anaknya sebagai sandera. 

“Petugas kami melakukan pengeja¬ 
ran, mereka melepas anjing pelacak 
untuk melacak dia. Dalam waktu ter¬ 
akhirnya dia sangat takut, benar-be¬ 
nar panik dan kebingungan dengan 
pasukan Amerika,” jelas Trump. 

Dikatakan para pendukungnya 
juga tewas dalam serangan tersebut. 
Sementara 11 orang anak Baghdadi 
keluar dari ruah tanpa ada luka. 

“Inilah yang dia cari dan dia hara¬ 
pkan. Ia sudah lama dicari dan kini 
dia mati. Dan sebagai pengecut ia 
melakukan kejahatan dan melari¬ 
kan diri. Disaat seperti ini mereka 
bagaikan anak anjing yang ketaku¬ 
tan, namun disisi lain mereka telah 
membunuh banyak orang di seluruh 
dunia,” papar Trump. 

Selanjutnya Presiden AS ini berterima 
kasih kepada seluruh negara yang mem¬ 
bantu operasinya, termasuk lembaga 
militer negaranya yang bersama-sama 
menyukseskan operasi rahasia ini. 

“Saya berterimakasih kepada Rusia, 
Turki dan Suriah dan untuk kerjasa- 
ma yang dijalin selama ini. Terimak- 
asih juga kepada rekan-rekan intele- 
jen yang sudah bekerja untuk operasi 
ini dan berharap untuk semua badan 
negara untuk selalu menjaga hubun¬ 
gan ini. Ini adalah malam yang luar 
biasa untuk Amerika Serikat dan 
dunia, sebab kita tidak lagi diteror 
oleh kelompok ini,” tutup dia. 

Sebelumnya laporan dari militer AS di 
Washington DC pada Minggu (27/10) 
pagi menyatakan penyerangan di 
wilayah Qurqania itu juga membunuh 
istri Bakr Al Baghdadi itu dilakukan 
dengan menggunakan helikopter, pe¬ 
sawat jet dan drone. Dan diklaim tidak 
membunuh warga sipil. (L01) 

Perempuan di AS 
Giatkan Hidup Sehat 

Semangat untuk meraih Penghar¬ 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


gaan Emas Pramuka Putri di Ameri¬ 
ka Serikat melahirkan gagasan untuk 
meningkatkan kesadaran tentang ke¬ 
biasaan hidup sehat. Kebiasaan hidup 
sehat itu bisa dilihat dari hal-hal se¬ 
derhana, seperti mencuci tangan atau 
menyikat gigi, yang dapat mencegah 
penyakit dan membantu orang me¬ 
nikmati hidup yang lebih sehat. 

Salah seorang anggota Pramuka 
Putri Amerika itu akhirnya melaku¬ 
kan perjalanan yang penuh seman¬ 
gat untuk membantu para gadis yang 
jauhnya ribuan kilometer. Hal ini tak 
aneh karena bertahun-tahun men¬ 
jadi pramuka telah mempersiapkan 
seorang pelajar SMA, bernama Nyla 
Mpofu, untuk melayani orang lain. 

“Sewaktu mencari ide untuk Peng¬ 
hargaan Emas Pramuka Putri, saya 
berusaha untuk memikirkan sesuatu 
yang berbeda, sehingga saya memu¬ 
tuskan untuk membantu para gadis 
di Zimbabwe,” kata Nyla Mpofu. 

Siswa SMA berusia 16 tahun itu 
menyediakan kotak-kotak sumban¬ 
gan di berbagai lokasi di lingkungan 
rumahnya di Virginia. Tujuannya 
agar warga setempat dapat menyum¬ 
bangkan produk kesehatan pribadi 
dan pakaian. “Setelah itu, saya mu¬ 
lai menerima donasi (sumbangan) 
tanpa henti. Saya sampaikan tentang 
kegiatan saya ini ke teman-teman, 
lalu informasinya tersebar dari mu¬ 
lut ke mulut, dan mereka memberi¬ 
tahukan kepada orangtua mereka,” 
kata Nyla Mpofu. “Sekarang ini kami 
mendapat paket-paket produk kese¬ 
hatan itu bersama-sama,” lanjutnya. 

Sumbangan kebutuhan sehari-hari 
dan produk-produk kesehatan wan¬ 
ita yang dikumpulkan selama be¬ 
berapa bulan, menggunung saking 
banyaknya. “Jadi di dalam tas ini, 
saya menaruh sikat gigi dan handuk 
lalu pakaian dalam. Dan setibanya 
di Zimbabwe, saya akan menam¬ 
bahkan pasta gigi dan handuk serta 
pembalut wanita,” jelas Nyla Mpofu 
mengenai isi tasnya. 

Help for Others atau “Membantu 
untuk Sesama” adalah organisasi 
nirlaba lokal yang dikelola oleh ibu 
Nyla, Gloria Mpofu. Ibunya juga 
mengepalai organisasi Help for Oth¬ 
ers tersebut. 

“Saya mendukungnya dengan 
membantu membuat selebaran-sele¬ 
baran, membantu menyebarkan 
proyek ini dari mulut ke mulut dan 
mengenalkannya dengan sejumlah 
orang di Zimbabwe,” kata dia. 

Nyla melakukan perjalanan ke 
Zimbabwe dan bertemu dengan ga¬ 
dis-gadis remaja di daerah-daerah 
pinggiran. “Dia berbicara tentang 
betapa pentingnya hal-hal seder¬ 
hana, seperti mencuci tangan. Dan 
hanya dengan memelihara lingkun¬ 
gan yang bersih dapat membantu 
gadis-gadis dan perempuan di mas¬ 
yarakat menjalani kehidupan yang 
lebih sehat,” kata Gloria Mpofu. 
Nyla juga membagikan info tertulis 
kepada peserta seminar. “Mereka 
bisa mengajarkan adik-adik mereka 
atau hanya untuk diri mereka sendi¬ 
ri, memiliki pengetahuan tentang 
kebersihan, siklus menstruasi dan 
semua itu,” katanya. 

Sebuah proyek yang dimulai sebagai 
cara untuk membantu anak perem¬ 
puan di Zimbabwe itu akhirnya me¬ 
ngungkap potensi masa depan Nyla. 


“Dan itu membuat saya sadar bahwa 
saya dapat melakukan begitu banyak 
hal dengan memimpin dan menjalani 
peran ini serta merencanakan acara 
dan lain-lain. Jadi dampaknya san¬ 
gat besar,” kata dia dan menandaskan 
kenangan manis dari perjalanan itu, 
sangat berharga. (VOA) 

Jokowi dan Iriana 
Nikmati Senja Kaimana 

“Kan ku ingat selalu, kan ku ke¬ 
nang selalu, Senja indah, senja di 
Kaimana.” Potongan lirik lagu Senja 
di Kaimana yang dipopulerkan oleh 
penyanyi era 1960-an Alfian, terse¬ 
but mungkin bisa menggambarkan 
apa yang dilihat oleh Presiden Joko 
Widodo dan Ibu Negara Iriana. 

Dalam kunjungan kerjanya ke 
Provinsi Papua Barat (Pabar), Minggu, 
27 Oktober 2019, keduanya menyam¬ 
bangi Taman Kota Senja di Kabupaten 
Kaimana, sebuah kabupaten yang ter¬ 
letak di “leher burung” Pulau Papua. 

Ribuan masyarakat Kabupaten 
Kaimana tumpah ruah menyambut 
kedatangan Kepala Negara di Taman 
Kota. Mereka menari seka, salah 
satu tarian adat masyarakat pesisir 
selatan Papua yang meliputi daerah 
Timika, Kaimana dan Fakfak. 



Presiden Jokowi dan Ibu Iriana pun 
larut dalam suasana dan turut menari. 
Tak sedikit pula warga yang meman¬ 
faatkan momen kedatangan Kepala 
Negara untuk bersalaman dan berfoto. 

Saat langit mulai memerah, Presiden 
dan Ibu Iriana berjalan menuju tepi 
anjungan. Keduanya lantas duduk di 
sebuah kursi dengan meja panjang di 
depannya, menghadap Laut Arafuru. 

Berlatarkan matahari yang perla¬ 
han terbenam, Presiden Jokowi dan 
Ibu Iriana pun menikmati senja di 
Kaimana. Ditemani minuman kela¬ 
pa muda, keduanya tampak menik¬ 
mati momen indah tersebut sambil 
berbincang hangat. (R01) 

Guru China Tidak 
Nyamankan Warga Nepal 

The Kathmandu Post melaporkan 
rencana itu minggu lalu, bertepatan 
dengan lawatan Presiden Tiong¬ 
kok Xi Jin-ping ke Nepal.Laporan 
itu mengatakan, sasarannya adalah 
mengajarkan bahasa China di setiap 
sekolah negeri di Nepal. 

Harian itu mengutip pejabat pe¬ 
merintah yang mengatakan, peng¬ 
gunaan bahasa China secara lebih 
luas akan membantu ekonomi Nepal 
karena mendatangkan lebih ban¬ 
yak turis dari China. Namun tidak 
semua pihak yakin akan hal itu. 

Kapil Shrestha, seorang profesor Ilmu 
Politik di University of Nepal, melihat 
kemiripan hal tersebut dengan kurun 
kekuasaan kolonial Inggris di India. 


“Mengapa Inggris berusaha mem- 
populerkan bahasanya di India pada 
abad ke 18 dan 19,?” demikian tanya 
Shrestha ketika diwawacarai VOA. 
“China berusaha mempopulerkan 
bahasanya dan ini berdampak jangka 
panjang untuk Nepal,” tambahnya. 

Sumit Ganguly, pakar Asia Selatan 
dan profesor di Indiana University, 
juga skeptis dengan rencana itu. 

“Saya pikir elit Nepal seharusnya 
faham dengan apa yang terjadi. Ini 
jelas sebuah usaha oleh Tiongkok 
untuk memperluas pengaruhnya di 
Nepal,” kata Ganguly kepada VOA. 

Sudah ada 85 sekolah, baik negeri 
maupun swasta, yang menawarkan 
kursus bahasa China di Nepal, de¬ 
mikian menurut Kathmandu Post. 
Beberapa sekolah swasta menjad¬ 
ikan pelajaran bahasa China sebagai 
mata pelajaran wajib, tetapi dalam 
kebanyakan kasus pengajaran ba¬ 
hasa China di koordinir dengan 
Lembaga Konfusius yang disponsori 
China. Pemerintah China juga men¬ 
ganjurkan siswa-siswa Nepal untuk 
belajar di China. Pemerintah siap 
memberikan tunjangan kepada seti¬ 
ap siswa sebesar AS$360 per bulan 
untuk biaya hidup, menurut the Ne- 
pali Times. Bahkan dikabarkan 64.00 
siswa Nepal telah terbang ke China 
untuk belajar pada 2017. 

Ganguly menilai inisiatif Tiong¬ 
kok ini disebabkan oleh persaingan 
kekuatan antara Beijing dan New 
Delhi.“Salah satu tujuan utama adalah 
mengurangi pengaruh India,” katanya. 

India sejak lama merupakan sumber 
makanan, bahan bakar dan kebutuhan 
lain di Nepal yang merupakan negara 
tanpa pesisir.Pada 2015, hubungan ini 
mengalami ketegangan dimana India 
menghentikan perdagangan lintas 
perbatasan selama empat bulan. Ban¬ 
yak warga Nepal tidak senang dengan 
kebijakan India ini, dan hal itu telah 
membuka peluang untuk Beijing. 

Usaha Pemerintah Nepal untuk 
menyenangkan China terlihat nya¬ 
ta menjelang lawatan Presiden Xi. 
Dilaporkan paling sedikit 18 orang 
ditangkap karena mengenakan kaos 
oblong ditulisi “Free Tibet.”Banyak 
orang Tibet di pengasingan di Nepal 
mengatakan kepada VOA, mereka ti¬ 
dak berani keluar rumah selama dua 
hari karena takut ditangkap. 

Shrestha seorang mantan anggota 
dari Komisi HAM Nepal, mengatakan, 
dua warga Tibet yang menjual kaos 
oblong ini masih di penjara. (VOA) 

Jepang dan Korsel 
Bersama Tingkatkan Pariwisata 

Menteri Pariwisata negara Jepang 
dan Korea Selatan akan melakukan 
kerjasama yang menguntungkan 
kedua belah pihak guna meningkat¬ 
kan jumlah kunjungan wisatawan ke 
dua negara tersebut. 

Menteri Pariwisata (Menpar) Je¬ 
pang, Kazuyoshi Akaba menyatakan 
hal ini bersama Menpar Korsel, Park 
Yang-woo pada Minggu (27/10) saat 
pertemuan G20 di Sapporo, Prefek- 
tur Hokkaido, utara Jepang. 

Ini dilakukan sebab jumlah turis 
dari Korsel yang datang ke Jepang 
meningkat 58 persen pada Septem¬ 
ber 2019 dibanding September 2018 
akibat buruknya hubungan politik 
dua negara tersebut. 

Akaba menyatakan bahwa mere- 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












ANTAR BANGSA 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ka berdua sepakat untuk mempro¬ 
mosikan pariwisata Jepang di Kor- 
sel dan sebaliknya meskipun kedua 
negara tersebut memiliki masalah 
politik yang masih mengganjal. 

Ia juga menyatakan akan meneri¬ 
ma perusahaan-perusahaan wisata 
dari Kor sel di Jepang yang ingin 
berinvestasi di negara itu. 

Ditegaskan kerjasama ini tidak 
akan merubah tradisi, budaya, olah¬ 
raga dan sentimen nasional dari 
masing-masing negara, melainkan 
menambah keuntungan ekonomi 
masing-masing. (NHK) 


Wabup Alor Ajak DPRD 
Tegas Ambil Keputusan 



Topografi Kabupaten yang menant¬ 
ang sangat membutuhkan pemimpin 
yang tegas dalam mengambil kepu- 
tusan bagi kemaslahatan masyarakat. 
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Alor, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 
Imran Duru, S.Pd, M.Pd usai Acara 
Pelantikan Pimpinan DPRD Alor da¬ 
lam Rapat Paripurna Istimewa DPRD 
Kabupaten Alor di Ruang Sidang 
Utama DPRD Alor dalam rangka 
Upacara Pelantikan dan Pengambilan 
Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Ka¬ 
bupaten Alor di Ruang Sidang Utama 
DPRD Kabupaten Alor, Batu Nirwa- 
la-Kalabahi pada Senin (14/10). 

Wabup Duru juga menegaskan 
perlu adanya kerjasama yang sin¬ 
ergis antar lembaga eksekutif dan 
legislatif dalam mensejahterakan 
masyarakat Alor. “Perbedaan pan¬ 
dangan dari masyarakat Alor adalah 
wajar dalam iklim demokrasi. Dan 
konflik selama berlangsungnya ha¬ 
rus Pemilu disudahi, semua partai 
dan wakil rakyat terpilih merupa¬ 
kan penyambung lidah rakyat yang 
bersanding untuk membicarakan 
nasib rakyat secara keseluruhan,” 
imbuh Wabup Dua Periode ini. 

Ketua Definitif DPRD Kabupat¬ 
en Alor, Enny Anggrek, SH saat 
menyampaikan pidato perdanan¬ 
ya mengatakan, DPRD hendaknya 
mendukungan Pemerintah Daer¬ 
ah dibawah kepemimpinan Bupati 
Alor, Drs. Amon Djobo dan Wakil 
Bupati Alor, Imran Duru. S. Pd. 
M.Pd dengan mengawal program 
dan kebijakan sebagaimana diatur 
dalam RPJMD 2019-2024. 

Menurut Enny, kepemimpinann¬ 
ya adalah kolektif kolegial, sehing¬ 
ga semua fungsi Pimpinan Dewan 
akan dibagi untuk memperlancar 
aktifitas DPRD. Ia berjanji akan 
menjaga agenda persidangan dilak¬ 
sanakan tepat waktu. 

Perempuan perdana memimpin 
DPRD Alor ini berpesan agar men¬ 
jaga marwah lembaga DPRD dari 


praktek-praktek yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di 
Republik Indonesia. Ia meminta 
pihak Sekretariat DPRD membuka 
layanan masyarakat secara On Line. 

Rapat Paripurna Istimewa DPRD 
Kabupaten Alor yang dibuka oleh 
Ketua Sementara DPRD Kabupat¬ 
en Alor Walter M. M. Datemoly, SE 
tersebut digelar dengan satu agen¬ 
da yakni Upacara Pelantikan dan 
Pengambilan Sumpah Pimpinan 
DPRD Definit masing-masing: Ket¬ 
ua, Enny Anggrek, SH (PDIP), Drs. 
Yulius Mantaon (Partai Nasdem) 
dan Soleman Singhs, SH (Partai 
Golkar). Ketiga Pimpinan DPRD 
ini didampingi oleh pendamping 
rohani mengucapkan sumpah/janji 
dihadapan Ketua Pengadilan Neg¬ 
eri Kalabahi, Amin Imanuel Bureni, 
SH, MH. (K40). 

Peluncuran Kitab Injil 
dan Film Yesus Bahasa Biak 

Bertepatan dengan HUT Gereja 
Kristen Injili (GKI) di Tanah Pap¬ 
ua ke-63, Sabtu (26/10) dilakukan 
Launching Kitab Injil Lukas dan Film 
Yesus Dalam Bahasa Biak yang ditan¬ 
dai dengan penandatanganan per¬ 
nyataan peluncurannya oleh Bupati 
Herry Ario Naap, BPAS Wilayah III 
Pdt. Michael Kapisa, dan Pimpinan 
Kartidaya Theo Rumaropen. 

Menurut Theo Rumaropen, ini 
merupakan kerjasama MoU antara 
GKI dan Kartidaya agar dapat dire¬ 
nungkan sebagai makanan rohani 
untuk pertumbuhan rohani jemaat 
dan anak-anak. 

Hal ini disambut baik oleh Bupati 
Herry Naap karena sejalan dengan 
visinya, Biak yang religius, ber¬ 
karakter, dan berbudaya bahkan 
seirama dengan kebijakannya pula 
untuk menerapkan penggunaan 
bahasa Biak dan lagu-lagu bahasa 
Biak pada setiap kegiatan. “Baha¬ 
sa Biak adalah identitas dari orang 
Biak maka generasi muda jangan 
tergerus dengan perkembangan ja¬ 
man sehingga lupa menggunakan 
bahasa Biak yang merupakan baha¬ 
sa ibu” tutur Herry Naap. 

Dengan demikian melaui ker¬ 
jasama ini ke depannya Herry siap 
mendorong agar bagaimana ment- 
erjemahkan Alkitab dalam bahasa 
Biak, juga menterjemahkan refer- 
ence bagi sekolah-sekolah terutama 
dalam pengembangan kearifan lokal, 
dan budaya, namun harus diakui 
terbentur dengan kekurangan tena¬ 
ga pendidik yang dapat mengajar 
menggunakan bahasa Biak. 

Naap juga himbau seluruh mas¬ 
yarakat dan para orang tua untuk men¬ 
gajarkan bahasa Biak bagi anak-anak 
dengan mengajak bercerita, menaseha- 
ti secara rutin mengingat pendidikan 
pertama dimulai dari keluarga. 

Launching yang dilakukan di GKI 
Maranatha Biak diikuti Kepala LLDIK- 
ITI Suriel Mofu, Ka. Kemenag Biak 
Asden Naiborhu, Ketua Jemaat GKI 
Maranatha Linderth Bonggoibo. (K30) 

Warga AS Rayakan 
Hari Orang Mati 

Warga Amerika akan merayakan 
Halloween pada 31 Oktober nanti. 
Perayaan tersebut sejatinya adalah 
suatu tradisi yang berasal dari festival 
Celtic kuno, tradisi yang meyakini 


orang yang sudah meninggal akan 
menghantui mereka yang masih hid¬ 
up. Ada yang menyebut hal tersebut 
sebagai tradisi Aztec kuno, tetapi ti¬ 
dak sedikit yang merujuk perayaan 
ini sebagai bagian dari tradisi Kristen 
yang jatuh pada dua hari pertama di 
bulan November, untuk menghor¬ 
mati santo-santo Katolik dan seka¬ 
ligus mengenang yang sudah tiada. 

Halloween di Amerika telah men¬ 
jadi bagian dari perayaan tahunan 
dan bisnis yang sangat besar. Saat 
itu toko-toko eceran berlomba men¬ 
jual berbagai asesoris. Misalnya, 
tengkorak yang terbuat dari kertas, 
kostum -mulai dari yang lucu hing¬ 
ga mengerikan-, hingga barang-ba¬ 
rang dekorasi, seperti lampu, gan¬ 
tungan kunci dan asbak. 

Perusahaan pembuat mainan, Mat¬ 
tel, baru-baru ini meluncurkan bone¬ 
ka Barbie khas Halloween yang diju¬ 
luki Day of the Dead Barbie. Nike juga 
merilis sepatu-sepatu atletis dengan 
tema sama, yang lebih merupakan up- 
date model sepatu serupa yang selama 
ini dikenal sebagai “Cortez.” Nama 
tersebut diambil dari nama seorang 
tokoh yang menjatuhkan kekaisaran 
Aztec, Hernan Cortez. 

“Budaya arus utama sebelumnya 
mengenal Hari Orang Mati atau Day 
of The Dead sebagai hari dengan 
tengkorak, gula dan marigold,” ujar 
Ixtlixochitl Salinas-White Hawk. Ia 
adalah anggota kelompok suku asli 
terbesar di Meksiko, Nahua-Mexica 
atau Aztec, yang kini menetap di Se- 
attle, Washington. 

Ia mengecualikan fakta perusa¬ 
haan-perusahaan besar dan warga 
bukan suku asli telah ikut merayakan 
perayaan itu. “Mereka berupaya meray¬ 
akannya tanpa benar-benar memahami 
nilai-nilai sebenarnya, obat-obatan dan 
spiritualitas di baliknya,” ujarnya. 

Festival penghormatan mereka 
yang sudah meninggal ini berawal 
dari suku Aztec, yang mendedi¬ 
kasikan satu bulan penuh pada akhir 
musim tanam untuk festival-festival 
guna menghormati Mictecacihuatl, 
Lady of The Dead. Ia bersama sua¬ 
minya, Miclantecuhtl, dipercaya 
menjaga dunia di bawah tanah. 

Dalam serangkaian festival itu, 
suku Aztec menghidupkan kemba¬ 
li mitos agama dan menyampaikan 
persembahan makanan, minuman, 



dan bunga bagi mereka yang sudah 
meninggal. Seringkah perayaan ini 
melibatkan pengorbanan manusia, 
yang menakutkan para penahluk 
Spanyol dan Gereja Katolik. 

Spanyol menggulingkan Kekaisaran 
Aztec tahun 1521, tetapi mengalami 
kesulitan untuk benar-benar meng¬ 
hancurkan tradisi spiritual Aztec. 
Lambat laun spiritualitas pribumi 
dan Katolik bergabung, gereja-gereja 


09 ^Lgloniniuolkom 


Kristen dibangun di atas situs-situs 
bekas kuil dan kembali dilangsung¬ 
kan berbagai festival untuk mempe¬ 
ringati hari-hari suci Kristen. 

“Mereka tahu persis mereka ti¬ 
dak akan mampu membuat orang 
melupakan nenek moyang kami,” 
ujar White Hawk. “Jadi mereka 
membuatnya menjadi All Saints 
dan All Soul’s Day,” lanjutnya. 

Ia merujuk pada dua hari besar da¬ 
lam agama Kristen yang jatuh pada 
dua hari pertama di bulan November. 
Hari besar tersebut ditujukan untuk 
menghormati santo-santo Kristen dan 
mengenang mereka yang sudah tiada. 

Kini Day of The Dead mencak¬ 
up tiga hari perayaan yang dimulai 
pada 31 Oktober dan berlangsung 
hingga 2 November.Tiga hari ini 
didedikasikan untuk menghormati 
generasi para nenek moyang. 

“Kita tidak serta merta berada dis- 
ini sendirian,” ujar White Hawk.“Ki- 
ta ada disini karena nenek moyang 
kita, lewat kerja keras dan perjuan¬ 
gan mereka, lewat cinta kasih.Jadi 
kita merayakan dan berterima kasih 
pada mereka,” jelasnya. (VOA) 

11 SKPD Papua Harus 
Rampung RAPBD 2020 

Asisten Bidang Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua 
Muhammad Musaad mendorong 
10 Satuan Kerja Perangkat Daer¬ 
ah (SKPD) tingkat provinsi, untuk 
segera merampungkan penyusunan 
draft Rancangan APBD 2020. 

Hal itu, disampaikan Muham¬ 
mad Musaad di Jayapura dalam 
satu kesempatan, Selasa. “Masih 
ada 10 SKPD yang berproses un¬ 
tuk penyusunan APBD 2020. Kita 
harap selesai secepatnya karena 
setelah itu, dokumen akan bisa 
disampaikan ke DPR Papua untuk 
proses sidang,” terang ia. 

Musaad mengharapkan pengesah¬ 
an Rancangan APBD 2020, dibahas 
bersama dengan Anggota DPR Pap¬ 
ua yang lama. Sebab jika pengusu¬ 
lannya menunggu sampai dengan 
dilantiknya anggota legislatif baru, 
maka dikhawatirkan pengesahann¬ 
ya bakal mengalami keterlambatan. 

“Kalau pembahasan dimulai 
setelah Anggota DPR Papua yang 
baru dilantik, maka penetapann¬ 
ya bisa telat. Sebab ada proses lain 
seperti penetapan pimpinan dewan, 
kemudian alat kelengkapan dewan 
dan lainnya, yang bisa melewati ba¬ 
tas waktu hingga bulan desember 
tahun ini,” terang dia. 

Oleh karenanya, Musaad mengim¬ 
bau agar 10 SKPD bekerja keras 
menyelesaikan penyusunan Ran¬ 
cangan APBD 2020 dalam waktu 
yang relatif singkat. Sehingga proses 
pembahasan dan penetapan Ran¬ 
cangan APBD 2020 tersebut, dapat 
diselesaikan secepatnya. 

Ia pastikan dalam waktu dekat Gu¬ 
bernur Papua bakal melantik dan 35 
Kepala SKPD hasil reformasi birokrasi 
. Pihaknya pun mengimbau Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Papua 
untuk melakukan penataan kelem¬ 
bagaan maupun kepegawaian den¬ 
gan merujuk pada 35 SKPD baru itu. 
“Yang pasti distribusikan lah pegawai 
sesuai kompentesi maupun kebutu¬ 
han kelembagaan di masing-mas¬ 
ing instansi,” imbaunya. (P02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











OPINI 


10 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Antara Khilafiah dan Vatikan (2) 

Oleh: M.DinSyamsuddin 


Dari Redaksi... 



Sudah ada perwakilan orang Maluku di kabinet 
periode 2019-2024 ini. Dia adalah Bahlil Lahada- 
lia yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordi¬ 
nasi Penanaman Modal (BKPM). 

Laki-laki yang lahir di Banda, Malteng 7 Agustus 
1976 ini adalah pengusaha yang punya beberapa 
perusahaan perkebunan, properti, transporta¬ 
si, pertambangan, dan konstruksi. Dia juga yang 
pung 11.000 hektar tambang nikel di Halmahera. 

Anak yang pernah sekolah di SDN 1 Seram 
Timur dan SMPN 1 Seram Timur ini sudah jadi 
pengusaha. Waktu SD dia jualan kue, di SMP dia 
jadi kondektur. Terus pas sekolah diSMEAYAPIS 
Fakfak dia sempat menjadi supir angkot. 

Bahlil ini bukan anak orang kaya. Dia pung bapa 
hanyalah tukang bangunan dan sementara dia 
pung mama bekerja sebagai tukang cuci. Besar 
dengan penderitaan utulah yang buat Bahlil 
tambah mandiri dan kerja keras. 

Dia berjuang bukan untuk cari nama, tapi par 
dia pung anak istri dan masa depan dia pung 
keluarga. Lalu pas diminta sama Presiden Jo- 
kowi untuk masuk ke kabinet, dia seng pernah 
mengemis, minta untuk dapat jatah dan bikin 
hal-hal par cari muka. 

Sifat seperti ini yang harusnya katong, orang 
Tanimbar bisa contoh, sebab tekad untuk jad¬ 
ikan katong pu jati diri lebih baik itu yang bisa 
biking katong diperhatikan dan diberikan kes¬ 
empatan yang selama ini katong seng pernah 
harapkan. Jangan lai katong duduk di warung- 
warung kopi par biking status di WA deng FB 
bilang kalo katong seng pernah diperhatikan 
sementara sumber daya alam dan sumber daya 
manusia di daerah ini seng pernah di berdaya¬ 
kan, malah dapa perdaya sampe mereka bodok 
dan cuma baikut rame saja. 

Katong seharusnya malu sama daerah lain yang 
pintar ambil peluang di masa-masa krisis seperti 
ini. Mereka seng pernah menuntut hal-hal yang 
seng masuk akal. Tapi malah kerja diam-diam 
tanpa ada mengeluh dan bicara banyak.. (***) 


(Sambungan dari Edisi Sebelumnya) 

Saya berpedapat, bagi umat Islam yang 
ingin membentuk khilafah mondial dapat 
meniru Vatikan dengan mentransforma¬ 
si konsep khilafah ke dalam suatu lembaga 
mondial tanpa menegasi sistem nasional 
masing-masing negara (walau tidak semua 
Muslim mau bergabung). 

Dalam hal ini, konsep khilafah dapat 
diterapkan dalam bentuk adanya lemba¬ 
ga mondial yang mempersatukan seluruh 
umat Islam, seperti Vatikan mempersatu¬ 
kan umat Katholik sedunia. Umat Katho- 
lik di negara mana pun sangat tunduk dan 
patuh kepada Vatikan, tanpa mengabaikan 
sistem nasional masing-masing bangsa. 
Saya mengusulkan kepada umat Islam ter¬ 
masuk kepada Hizbut Tahrir untuk men¬ 
transformasi “khilafah 'alamiyah” mereka 
ke dalam bentuk seperti Vatikan. 

Dalam pemahaman saya, dalam inter¬ 
aksi aktif dengan Vatikan beberapa tahun 
terakhir ini, Vatikan adalah lembaga san¬ 
gat berpengaruh, baik dalam urusan keag¬ 
amaan maupun non keagamaan, termasuk 
ekonomi, politik, dan budaya. Memang, Va¬ 
tikan memisahkan antara agama dan politik, 
tapi Vatikan “berfungsi dan diperlakukan 
sebagai negara”. Buktinya, ada kedutaan be¬ 
sar Takhta Suci di banyak negara termasuk 
Indonesia, dan ada kedutaan besar ban¬ 
yak negara termasuk Indonesia di Vatikan 
(kebetulan saya sering berkunjung ke sana). 
Kedutaaan-kedutaan itu mengurusi ma¬ 
salah-masalah bilateral baik keagamaan, 
maupun politik, ekonomi, dan budaya. 

Vatikan juga terlibat dalam banyak mas¬ 


alah peradaban, seperti konflik, kemiskinan, 
pengungsi, dan SDGs. Saya sering hadir di 
Vatikan dan bertemu Paus Benediktus XVI 
dan Paus Fransiscus dalam interfaith dia- 
logue tentang masalah yang lebih luas dari 
isu-isu keagamaan sempit, seperti terakhir 
tentang climate change and global warming 
(bahkan menjadi anggota Grup Ethics in 
Action untuk environment di bawah kendali 
Pointifical Academy of Science). 

Saya berpedapat, bagi umat Islam yang 
ingin membentuk khilafah mondial dapat 
meniru Vatikan dengan mentransforma¬ 
si konsep khilafah ke dalam suatu lembaga 
mondial tanpa menegasi sistem nasional 
masing-masing negara (walau tidak semua 
Muslim mau bergabung). 

Saya pribadi melihat bahwa hal itu tidak 
mudah karena watak umat Islam, khusus¬ 
nya Sunni, kurang bersifat faternalistik dan 
sentralistik, serta otonomi/egoisme mas- 
ing-masing-masing bangsa bahkan organ¬ 
isasi sangat kuat. Namun, semangat Kekat- 
holikan atau Budaya Vatikan yang mampu 
merajut kesatuan, persatuan, dan kebersa¬ 
maan bagus ditiru. Mungkin, kekhalifah- 
Islamiyahan baru memerlukan “unifying, 
moderating, and mediating force” seperti 
itu. 

Mungkin itu solusi thd masalah hubungan 
khilafah dan Negara Pancasila; khilafah ti¬ 
dak diabaikan tapi Negara Pancasila tetap 
ditegakkan. Dan sedari dulu, bagi umat Is¬ 
lam, integrasi wawasan keagamaan dan wa¬ 
wasan keindonesiaan sudah melekat. 

Penulis adalah Ketua Dewan Pertimbangan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 



Lelemuku. com 


Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















SAMBUNGAN 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Kabinet.. 

sampaikan, tugas kita tidak hanya 
menjamin send, tetapi delivered,” 
tegas Kepala Negara. 

Keenam, Kepala Negara meminta 
menterinya terjun langsung untuk 
mengecek masalah di lapangan seka¬ 
ligus menemukan solusinya. Terakhir, 
Presiden ingin agar menterinya serius 
dalam bekerja. “Saya pastikan yang 
enggak serius, yang enggak sung¬ 
guh-sungguh, saya sudah berikan ke¬ 
marin semuanya, hati-hati, bisa saya 
copot di tengah jalan,” tandasnya. 

Selanjutnya pada Jumat (25/10) Jo- 
kowi didampingi Wakil Presiden 
Maruf Amin melantik 12 figur yang 
ia angkat untuk mengisi jabatan wakil 
menteri (wamen) di sejumlah kemen- 
terian.“Menurut saya, profilnya san¬ 
gat bagus dalam rangka memperkuat 
Kabinet Indonesia Maju,” kata dia. (L01) 

Berikut adalah susunan Menteri 
Negara, Pejabat Setingkat Menteri 
dan Wakil Menteri dalam Kabinet 
Indonesia Maju 2019-2024: 

1 . Moh. Mahfud Md., sebagai 
Menteri Koordinator bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan; 

2 . Airlangga Hartarto sebagai 
Menteri Koordinator bidang Pere¬ 
konomian; 

3. Muhadjir Effendy sebagai Men¬ 
teri Koordinator bidang Pembangu¬ 
nan Manusia dan Kebudayaan; 

4. Luhut Binsar Panjaitan sebagai 


Menteri Koordinator Kemaritiman 
dan Investasi; 

5. Prabowo Subianto sebagai Men¬ 
teri Pertahanan; 

6 . Pratikno sebagai Menteri Sek¬ 
retaris Negara; 

7. Tito Karnavian sebagai Menteri 
Dalam Negeri; 

8 . Retno Lestari Priansari Marsudi 
sebagai Menteri Luar Negeri; 

9. Lachrul Razi sebagai Menteri 
Agama; 

10. Yasonna Hamonangan Laoly 
sebagai Menteri Hukum dan H AM; 

11 . Sri Mulyani Indrawati sebagai 
Menteri Keuangan; 

12. Nadiem Anwar Makarim se¬ 
bagai Menteri Pendidikan dan Ke¬ 
budayaan; 

13. Terawan Agus Putranto sebagai 
Menteri Kesehatan; 

14. Juliari Peter Batubara sebagai 
Menteri Sosial; 

15. Ida Lauziah sebagai Menteri 
Ketenagakerj aan; 

16. Agus Gumiwang Kartasasmita 
sebagai Menteri Perindustrian; 

17. Agus Suparmanto sebagai 
Menteri Perdagangan; 

18. Arifin Tasrif sebagai Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral; 

19. Basuki Hadimuljono sebagai 
Menteri Pekerjaan Umum dan Pe¬ 
rumahan Rakyat; 

20. Budi Karya Sumadi sebagai 
Menteri Perhubungan; 

21. Johnny Gerald Plate sebagai Men¬ 
teri Komunikasi dan Informatika; 


22. Syahrul Yasin Limpo sebagai 
Menteri Pertanian; 

23. Siti Nurbaya Bakar sebagai Ment¬ 
eri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

24. Eddy Prabowo sebagai Menteri 
Kelautan dan Perikanan; 

25. Abdul Halim Iskandar sebagai 
Menteri Desa, Pembangunan Daer¬ 
ah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

26. Sofjan Djalil sebagai Ment¬ 
eri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional; 

27. Suharso Monoarfa sebagai 
Menteri Perencanaan Pembangu¬ 
nan Nasional/Kepala Bappenas; 

28. Tjahjo Kumolo sebagai Ment¬ 
eri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi; 

29. Erick Thohir sebagai Menteri 
Badan Usaha Milik Negara; 

30. Teten Masduki sebagai Menteri Ko¬ 
perasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

31. Wishnutama Kusubandio 
sebagai Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

32.1 Gusti Ayu Bintang Darmavati 
sebagai Menteri Pemberdayaan Per¬ 
empuan dan Perlindungan Anak; 

33. Bambang Brodjonegoro sebagai 
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala 
Badan Riset Inovasi Nasional; 

34. Zainuddin Amali sebagai Men¬ 
teri Pemuda dan Olahraga; 

35. Moeldoko sebagai Kepala Staf 
Kepresidenan; 

36. Pramono Anung sebagai Sek¬ 
retaris Kabinet; 


| n jjjLelemuku | 

37. Bahlil Lahadalia sebagai Kepa¬ 
la Badan Koordinasi Penanaman 
Modal; 

38. S.T. Burhanudin sebagai Jaksa 
Agung; 

39. Mahendra Siregar sebagai 
Wakil Menteri Luar Negeri; 

40. Sakti Wahyu Trenggono se¬ 
bagai Wakil Menteri Pertahanan; 

41. Zainut Tauhid Saadi sebagai 
Wakil Menteri Agama; 

42. Suahasil Nazara sebagai Wakil 
Menteri Keuangan; 

43. Jerry Sambuaga sebagai Wakil 
Menteri Perdagangan; 

44. Wempi Wetipo sebagai Wakil 
Menteri Pekerjaan Umum dan Pe¬ 
rumahan Rakyat; 

45. Aloe Dohong sebagai Wakil 
Menteri Lingkungan Hidup dan Ke¬ 
hutanan; 

46. Budi Arie Setiadi sebagai Wakil 
Menteri Desa, Pembangunan Daer¬ 
ah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

47. Surya Tjandra sebagai Wakil 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 
Wakil Kepala Badan Pertanahan 
Nasional; 

48. Budi Gunadi Sadikin sebagai 
Wakil Menteri Badan Usaha Milik 
Negara I; 

49. Kartika Wirjoatmodjo sebagai 
Wakil Menteri Badan Usaha Milik 
Negara II; 

50. Angela Herliani Tanoesoedibjo 
sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 


English... 

berhenti pada bulan desember. 
Tetapi dia bisa belajar dimana dia 
berkeinginan untuk belajar, maka 
tempat itu saya bilang adalah tempat 
dimana anak-anak datang dan per¬ 
gi, datang dan belajar serta pulang 
membawa sebuah berkat. Tujuan 
saya disitu,” papar dia bersama isteri, 
Ina Lambiombir pada Jumat (26/10). 

Lambiombir menuturkan bahwa 
kemampuannya dalam menyajikan 
dan mengajar bahasa inggris semakin 
diperkaya dan meningkat sejak dirin¬ 
ya terlibat aktif mengikuti pelatihan 
bahasa inggris bagi para pengajar 
dari perwakilan sekolah di kepulau- 
an tersebut dengan menggunakan 
metode pengajaran yang menyenang¬ 
kan atau English is fun yang difasili¬ 
tasi oleh Perusahaan Minyak dan Gas 
(Migas) asal Jepang, Inpex Corpora¬ 
tion pada tahun 2013 lalu. 

Ia mengatakan setelah mengikuti 
pelatihan tersebut, dirinya menja¬ 
dikan para siswa sebagai sahabat 
sehingga anak-anak yang sebelum¬ 
nya pasif dan takut salah pun men¬ 
jadi sangat menikmati dan ber¬ 
lomba-lomba serta senang belajar 
bahasa inggris dengan menggunakan 
metode yang asik dan menyenangkan 
melalui permainan dan kuis-kuis. 

“Setelah saya ikut pelatihan pada saat 
itu, saya melihat ada perubahan besar 
melalui video saat sebelum dan sesudah 
saya mengikuti pembelajaran tersebut 
oleh pengajar kami yaitu Donny Indra. 
Menurutnya ada peningkatan yang 
sangat signifikan,” tuturnya. 

Ayah satu puteri itu menambah¬ 
kan melalui metode yang terus 
diterapkan dirinya kepada seluruh 
pengajar hingga kini ke 32 siswan¬ 
ya yang terbagi ke dalam empat 
kelas, yaitu Kelas Molumaru untuk 
anak usia 4 hingga 6 tahun, Kelas 


Larat untuk anak usia 6 hingga 8 ta¬ 
hun, Kelas Selaru untuk anak yang 
duduk di umur 9 hingga 12 tahun 
dan Kelas Yamdena untuk anak usia 
12 tahun ke atas itu berjalan dengan 
sangat baik dan lancar. 

Ia berharap, di tahun 2020 depan 
pihaknya sudah mempunyai dona¬ 
tur tetap sehingga kelompok bimbel 
itu tidak lagi memungut biaya bela¬ 
jar kepada para sisiwa tetapi setiap 
anak Tanimbar bisa belajar bahasa 
inggris kapan saja dan tanpa biaya. 
Kini pihaknya masih memberikan 
biaya bimbel dengan harga Rp 100 
ribu per bulan melalui 4 kali per¬ 
temuan, yaitu pada hari Selasa, 
Rabu, Kamis dan Sabtu. 

“kalau saya sudah punya donatur 
tetap maka saya akan gratiskan, 
karena itu adalah niat saya. Sekitar 
50 anak akan belajar secara gra¬ 
tis selama mulai dari tahun 2020, 
kalau Tuhan berkenan saya dapat 
donaturnya,” tutup pria asal Desa 
Kilmasa, Kecamatan Kormomolin. 

Kelompok Bimbel Katong Tanim¬ 
bar English Club ini telah mengalami 
beberapa perubahan nama sebelum 
terdaftar secara resmi, sejak tahun 
2008 dengan nama Kelompok Belajar 
Bahasa Inggris, Like To Study English 
Group di tahun 2010, Bimbel Katong 
Tanimbar di tahun 2013 dan Bimbel 
Bahasa Inggris di tahun 2015. 

Secara rutin bimbel tersebut selalu 
dikunjungi oleh tamu baik dari Jakar¬ 
ta dan luar negeri untuk interaksi dan 
memberi motivasi serta semangat 
dalam meningkatkan bahasa inggris 
kepada para siswa. Selain itu para 
tamu juga memberian buku bacaan. 
Bimbel yang berusia 3 tahun itu pun 
telah mendapatkan bantuan satu unit 
komputer untuk proses administrasi 
dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan 
Maluku dan Maluku Utara. (L02) 


TakGandkkan... 

Menurut Helena program pelati¬ 
han tersebut dapat menumbuhkan 
lagi rasa bangga dari masyarakat 
akan tradisi budayanya dan dari 
bakat menenun yang dimiliki itu 
dapat meningkatkan kemampuan 
ekonomi kreatif yang mensejahter- 
akan masyarakat Tanimbar sendiri. 
“Inpex buat supaya masyarakat diluar 
bisa mengerti, ini bentuk yang mudah 
dari kain tenun dan hanya untuk pro¬ 
mosi daerah saja tetapi nilai adatnya 
tidak ada, yang punya nilai adat itu 
kain tenun dengan godokan, itu tidak 
akan bisa tergantikan,” tegasnya. 

Pelatihan tahap pertama program 
pemberdayaan yang diikuti oleh se¬ 
banyak 12 ibu-ibu desa itu sudah ber¬ 
jalan selama empat bulan pada Kamis 
(02/01) hingga Selasa (19/03) dengan 
pelatihan yang difokuskan pada pen¬ 
genalan penggunaan ATBM dan tel¬ 
ah menghasilkan sebanyak 30 lembar 
tenun dengan harga yang beragam 


dari Rp400 ribu hingga Rp550 ribu. 
Sedangkan untuk tahap kedua akan 
dilaksanakan pada Rabu (06/11) den¬ 
gan pelatihan teknik ikat. 

Sementara itu, meski masih jauh dari 
berproduksi namun pelatihan tenun 
ikat Tanimbar sendiri merupakan se¬ 
buah bentuk komitmen yang dilaku¬ 
kan Inpex Masela karena perusahan 
tersebut menyadari bahwa lisensi so¬ 
sial atau penerimaan masyarakat ada¬ 
lah suatu hal yang mendasar dan perlu 
diperhatikan secara serius. 

Melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR) atau tanggung 
jawab sosial yang dilakukan, tenun 
ikat Tanimbar telah berhasil diakui 
secara nasional sebagai pemenang 
kategori emas untuk program CSR 
terbaik oleh PR Indonesia Award 
2018 dan menjadi salah satu ser¬ 
agam yang digunakan oleh Pres¬ 
iden Republik Indonesia (RI), Ir. 
H. Joko Widodo dan jajarannya 
di tahun 2016 hingga 2017. (L02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













12 jfcLelemuku 


28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Pengamanan Jelang Kedatangan Jokowi di Ambon 



SAUMLAKI -Jelang kedatangan 
Presiden Joko Widodo dan Istri Ny. 
Iriana Joko Widodo untuk melaku¬ 
kan kunjungan kerja di Maluku, 
kota Ambon, personil gabungan 
TNI (Kodam XVI/Pattimura) dan 
Polri (Polda Maluku) gelar apel pa¬ 
sukan pengamanan VVIP di Lapan¬ 
gan Upacara Kodam XVI/Pattimu- 
ra, Kota Ambon, Minggu (27/10). 

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen 
TNI Marga Taufiq, selaku Inspektur 
dalam sambutannya mengatakan, 
kunjungan kerja Presiden Republik 
Indonesia beserta istri ke Kota Am¬ 
bon selama 2 (dua) hari, dari tang¬ 
gal 28 sampai dengan 29 Oktober 
2019 harus mendapat perlakuan 
pengaman secara khusus. 

Mengingat pentingnya pengaman¬ 
an VVIP ini, maka seluruh pasukan 
yang tergabung dalam Pengamanan 
ini baik secara langsung maupun 
tidak langsung agar selalu mempe- 
domani protap-protap Penyeleng¬ 
garaan Operasi Pengamanan VVIP 
dengan tetap mengutamakan tin¬ 
dakan preventif dan menghindari 
tindakan represif, dengan tidak 
mengambil resiko sekecil apapun. 
Fungsikan keterpaduan dan kesat- 

Promosi Tenun di Perth 

JAKARTA - Ketua Tim Pengger¬ 
ak Pemberdayaan dan Kesejahter¬ 
aan Keluarga (TP-PKK) Provinsi 
Maluku, Widya Pratiwi Murad Is¬ 
mail mempromosikan tenun asal 
Maluku di Perth, Western Australia. 

Hal tersebut terlihat dari un- 
ggahan di media sosialnya, Ny. 
Widya yang sedang mengenakan 
celana berbahan tenun berwarna 
kuning mengatakan sedang bera¬ 
da dan bertemu dengan beberapa 
relasi di ibukota dari negara ba¬ 
gian paling barat Australia ini. 

“Lunch dan silahturahim den¬ 
gan ibu Dewi Tobing,” tulis dia 
sembari membagikan empat foto 
bersama tim dari Maluku pada 
Kamis (24/10). 

Sebelumnya Ny. Widya saat 
melakukan kunjungan kerja di 
Tanimbar menuturkan pada Bu¬ 
lan Oktober ini pihaknya akan 
melakukan promosi melalui per¬ 
agaan busana berbahan kain tenun 
ikat khas Maluku asal Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar dan Kabu¬ 
paten Maluku Barat Daya (MBD) 
di ajang internasional Perth. 

“Rencananya pada Bulan Ok¬ 
tober saya akan membawa tenun 
asal Tanimbar dan MBD untuk 
ikut dalam ajang fashion show 
tingkat internasional,” kata dia 
pada Kamis (29/08). 

Ia pun menambahkan jika di¬ 
rinya sangat bangga mengang¬ 
kat nama Maluku melalui karya 
ekonomi kreatif masyarakat. 
Widya meyakini dengan niat tu¬ 
lusnya tersebut akan membawa 
tenun Maluku menjadi terkenal 
dan medunia serta tak kalah saing 
dengan tenun lain dari nusantara. 

“Dengan dukungan semua pi¬ 
hak, Insha Allah, tenun Maluku 
paling tidak sejajar dengan tenun- 
tenun yang sudah ada di Indone¬ 
sia,” tambah Ny. Murad. (L02) 


uan komando pengendalian serta 
perlunya koordinasi dan kerja sama 
yang baik antar unsur-unsur pen¬ 
gamanan yang terlibat. 

“Oleh karenanya, dalam pelaksa¬ 
naan tugas di lapangan, saya meng¬ 
harapkan agar peserta apel sekalian 
tetap menjaga kekompakan dan 
solid, serta senantiasa menjalin 
hubungan dan kerja sama dengan 
unsur terkait dan sesama aparat 
keamanan lainnya secara harmonis 
dan terpadu”, harap Pangdam. 

“Bertindaklah secara rasional, pro¬ 


fesional dan proporsional serta sen¬ 
antiasa dilandasi disiplin yang ting¬ 
gi. Laksanakan tugas dengan bijak 
dan hilangkan keraguan yang dapat 
mengakibatkan kegagalan dalam 
pelaksanaan tugas. Ambil tindakan 
tegas sesuai prosedur terhadap pi¬ 
hak-pihak tertentu yang nyata-nyata 
mengganggu stabilitas keamanan 
dan keselamatan obyek pengaman¬ 
an VVIP dalam hal ini Presiden RI-1 
beserta keluarganya”, kata Pangdam. 

Jokowi dipastikan akan menginap 
di Kota Ambon pada kunjungan 


kerja perdananya sebagai Presiden 
Indonesia periode kedua. 

Menurut informasi yang diterima 
Lelemuku.com, Presiden Jokowi 
dalam Kunjungan Kerja ke Papua 
Barat, Papua, Maluku dan Sulawesi 
Tengah (Sulteng) kali ini akan ting¬ 
gal di Kota Ambon mulai dari Senin 
(28/10) hingga Selasa (29/10). 

Presiden direncanakan tiba di Banda¬ 
ra Pattimura Ambon pada Senin pukul 
19.45 WIT dan selanjutnya beristira¬ 
hat di hotel. Ia dan rombongan akan 
melaksanakan kunjungan pada hari 
berikutnya pada pukul 07.00 WIT. 

Meski lokasi-lokasi kunjungan Jo¬ 
kowi ke Ambon masih belum dipas¬ 
tikan. Kunjungan kali ini dipastikan 
bertujuan untuk mendatangi para 
korban gempa bumi yang hingga 
saat ini masih berada di beberapa tit¬ 
ik pengungsian. Selain itu, presiden 
juga melakukan peninjauan singkat 
beberapa lokasi pembangunan pro¬ 
gram nasional yang ada di Maluku. 

Presiden bersama rombongan se¬ 
lanjutnya akan menuju Bandara Pat¬ 
timura pada pukul 09.30 WIT dan 
akan terbang menggunakan Pesawat 
Kepresidenan Indonesia-1 menuju 
Kota Palu, Provinsi Sulteng. (L01) 



HUBUNGI 082399407618 

KAS IB AG PEMBINAAN KEJARI MALUKU TENGGARA BARAT 
JENNY PITERS, SH 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































